AL AN' AM 
(Binatang Ternak) 
Surah ke-6 
165 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Segala puji bagi Alloh Yang telah menciptakan 
langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, 
namun orang-orang yang kafir mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Tuhan mereka. 

2. Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, 
sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu), dan 
ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia 
sendirilah yang mengetahui akan hal itu), 


kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang 
berbangkit itu). 
3. Dan Dialah Alloh (yang disembah), baik di 


langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang 
kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan 
mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. 

4. Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat 
Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka 
selalu berpaling dari padanya (atau 
mendustakannya). 

5. Sesungguhnya. mereka telah mendustakan 
yang benar (Al-Quran) tatkala sampai kepada 
mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka 
(kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka 
perolok-olokkan. 

6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa 
banyak generasi yang telah Kami binasakan 
sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami 
teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu 
keteguhan yang belum pernah Kami berikan 
kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat 
atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai 
mengalir di bawah mereka, kemudian Kami 
binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, 
dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang 
lain. 


ILA SA 
ERNI 
Suratul An`ām 


Bismil lahir rahmanir rahim 


A 4 P pa T y 2f 
Vt LAr A 2r G A P w Azsr 
gelap dan Dia telah dan langit telah men- yang bagi sega- 
menjadikan bumi ciptakan Alloh la puji 


Alhamdu lillāhil ladzi khalaqas samawati wal-ardha waja`alazh zhulumati 


A s 3 PA 5,2 
Z: pA 
yang mereka menyama- dengan Tu- mereka orang-orang kemu- dan cahaya/ 
1 kan/menyekutukan han mereka kafir yang dian terang 
wannūŭr tsummal ladzina kafarū birabbihim ya`dilūn (1) Huwal ladzi 
s2 a g? A À 5< CEA =) Z GA 5 >v” pa 
| Aa OAE SA Jelo Sa Næ ob E 
kalian kemu- di sisi- diten- dan waktu Dia me- kemu- tanah dari mencipta- 
dian Nya tukan waktu nentukan dian kan kalian 


khalaqakum min thinin tsumma qadha ajalaw wa-ajalum musamman `indah tsumma antum 


G Aai a aaa aop CA Aea A 

r me I) 29 D gaea Ê al AI an? O9 
rahasia Dia me- bumi dan langit di Alloh dan kalian 

kalian ngetahui di Dia 2 ragu-ragu 


tamtarun (2) Wahuwal lāhu fis samawati wafil ardhi ya`lamu sirrakum 


A zu sa SC TAN P lorr DPA 
Ga A4 OA sn < F h Ś G ag a 
dari suatu dari datang kepa- kalian apa danDiame- dan yang ka- 
ayat da mereka a 3 usahakan yang ngetahui lian lahirkan 
wajahrakum waya`lamu mā taksibūn (3) Wamā ta“tīhim min āyatim min 
Sh s BI e a 
dengan mereka telah maka orang- Sane darinya adalah ke- Tuhan ayat- 
kebenaran mendustakan sungguh 4 yang berpaling mereka cuali mereka ayat 


āyāti rabbihim illa kana `anhā mu'ridhin (4) Faqad kadz-dzabūŭ bilhaqqi 


2 


AA A [2A 2z ər Pa 2 > r KIK ËA 27 
JI Q) TF Fe 

) ) geyd A $ G Ki mak Dga rasie LJ 
apakah eteki mem- i adalah apa berita sampai pa- maka datang kepa- ke- 
tidak 5 perolok-olokkan nya mereka yang da mereka kelak da mereka tika 


lammā ja-ahum fasaufa ya“tīhim ambā-ū mā kānū bihi yastahziūn (5) Alam 


D 
E NI D SR D IN 
a Of) OD SI DA oy 
be- apa bumi i Kami telah tem- kurun/ dari sebelum dari Kami telah berapa mereka 
lum yang patkan mereka generasi mereka binasakan banyak lihat 


yarau kam ahlaknā min qablihim min qarnim makkannāhum fil ardhi mā lam 


s MIRI 2/2 e P P — RDA AA AT wA Ñ 
Je AA G Tw R NE A D > > >C 1h 
Pai 
sungai- dan Kami te- lebat atas langit dan Kami telah untuk Kami te- 
sungai lah jadikan mereka (hujan) mengirimkan kalian guhkan 
numakkil lakum wa-arsalnas sama-a `alaihim midraraw waja'alnal anhāra 
27 Dr LESS An EA an > > 7% 
eR . . °? | 2 PA 2 Pa 
ag | bas pJ E e 
$ o? D Te r7 o SE 
kurun/ sesudah dari dan Kamitum- dengan dosa- lalu Kami bina- bawah dari mengalir 
generasi mereka buhkan ciptakan dosa mereka sakan mereka mereka 


tajri min taħtihim fa-ahlaknāhum bidzunūbihim wa-ansya na mim ba 'dihim qarnan 


si AILI l2, : Z < 717 P 
A a i g ES ai y g; 


O GA 
en r 7 r or NAI pA 
dengan tangan lalu mereka kertas di tulisan atas Kami tu- dan yang 
mereka menyentuhnya atas kamu runkan jika 6 lain 


ākharin (6) Walau nazzalnā `alaika kitāban fi qirthāsin faląamasūhu bi-aidihim 


G? T HAPN 2 ~ar > Z gp PI 
fä 3 di O á Sae IN a BS gi Já 
diturun- menga- dan mere- yang sihir kecuali/ ini tidak- mereka orang-2 tentulah 


kan pa tidak ka berkata 7 nyata hanyalah lah kafir yang berkata 
laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin (7) Waqālū laulā unzila 


O aae NA a eu HK i 
n7 ERA A? A Pi 9) a. 

mereka di- tidak- kemu- perka- tentu dipu- seorang Kami dan seorang atasnya/ 

8 beri tangguh lah dian ra itu tuskan malaikat turunkan kalau malaikat padanya 


‘alaihi malak walau anzalna malakal laqudhiyal amru tsumma lā yunzharun (8) 


M CEA A 7 Al Sye gg P A NPSI dg 
e . 2 
apa atas tentu Kami mem- seorang tentu Kami seorang Kami ja- dan 
yang mereka buat ragu-ragu laki-laki jadikan dia malaikat dikannya kalau 


Walau ja`alnāhu malakal laja`alnāhu rajulaw walalabasna `alaihim ma 


O A A Pe 2 ø A S 2 za > A A DT Ia 27 
$ i | Ja) (4) Íe j pulo 
ÖL elo 6p Je SA A a o n 
maka tu- sebelum dari pada bebe- telah diper- dan mereka ragu- 
runlah kamu rapa rasul olok-olok sungguh 9 ragukan 


yalbisūn (9) Walaqadis tuhzi-a birusulim min qablika faħāqa 


Ea 


AN EL sA 2r sr Ee / >27? >A, Z s4 
Q) DA g BE aea ga AN 


y> 
mereka mem- dengan- adalah apa di antara mereka men- pada orang- 
10 perolok-olok nya mereka yang mereka cemoohkan orang yang 
billadzina sakhirū minhum ma kana bihi yastahziūn (10) 
A 
P Era P K T ar >A A A ° Fha pe 
akibat/ke adalah bagai- perhati- kemu- muka di berjalan- kata- 
sudahan mana kanlah dian bumi lah kalian kanlah 


Qul sira fil ardhi tsumman zhurūŭ kaifa kana `āqibatul 


o j A ERE RA J G RIAI 


kepunya- kata- langit di apa- milik kata- 
an Alloh kanlah a yang siapakah kanlah 11 
mukadz-dzibin (11) Qullimam ma fis samawati wal-ardhi qul lillah 


AK 4 -2 GAA 274 Zr zT | Ng <é 
2a dl nd ial a de A 


orang-2 yang 
mendustakan 


A 


S a S Pad e 
kiamat hari pada sungguh Dia akan kasih diri- atas Dia telah 
kumpulkan kalian sayang Nya tetapkan 


kataba `alā nafsihir rahmah layajma`annakum ilā yaumil qiyāmati 


A A< PES pa 1 Dr 7 
P P e - . g e o Pg 
mereka ti- maka me- diri mereka orang-orang Ag kera- tidak 
beriman dak reka itu mereka merugikan yang terhadapnya guan ada 
lā raiba fih alladzīna khasirū anfusahum fahum lā yu“minūn 
PARA RAN Kae D Lu D 
as æ 2 DA 9 g D) ri 
Maha Me- Maha Men- dan dan siang malam pada diam apa dan mi- 
ngetahui dengar Dia hari yang lik-Nya 12 


(12) Walahū ma sakana fil laili wannahar wahuwas sami'ul `alim 


a DA As 
mak PI 
memberi dan dan langit pen- pelin- aku Alloh apakah kata- 


makan Dia bumi cipta dung ambil selain kanlah 13 
(13) Qul aghairal lāhi attakhidzu waliyyan fāthiris samawati wal-ardhi wahuwa yuth`imu 


sr A r 


>L pr r A .,” y PRAA 
AIG opin PPM FN 


Va 


7. Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di 
atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya 
dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang- 
orang kafir itu berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir 
yang nyata". 

8. Dan mereka berkata: "Mengapa tidak 
diturunkan kepadanya (Muhammad) seorang 
malaikat?" dan kalau Kami turunkan (kepadanya) 
seorang malaikat, tentulah selesai urusan itu, 
kemudian mereka tidak diberi tangguh 
(sedikitpun). 

9. Dan kalau Kami jadikan rasul itu seorang 
malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki- 
laki, tentu Kami membuat ragu-ragu atas mereka 
terhadap apa yang mereka ragu-ragukan. 

10. Dan sungguh telah diperolok-olokkan 
beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah 
kepada orang-orang yang mencemoohkan di 
antara mereka balasan (azab) olok-olokan 
mereka. 

11. Katakanlah: "Berjalanlah kamu di muka bumi, 
kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang mendustakan itu". 

12. Katakanlah: "Kepunyaan Siapakah apa yang 
ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan 
Alloh". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih 
sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu 
pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. 
Orang-orang yang merugikan diri mereka, maka 
mereka itu tidak beriman. 

13. Dan kepunyaan Alloh-lah segala yang ada 
pada malam dan siang. Dan Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 


14. Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan 
pelindung selain dari Alloh yang menciptakan langit 
dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak 
diberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku 
diperintah supaya aku menjadi orang yang 
pertama kali menyerah diri (kepada Alloh), dan 
jangan sekali-kali kamu menjadi termasuk orang 
musyrik". 

15. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan 
azab hari yang besar (atau hari kiamat), jika aku 
mendurhakai Tuhanku". 

16. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas 
dirinya pada hari itu, maka sungguh Alloh telah 
memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah 
keberuntungan yang nyata. 

17. Dan jika Alloh menimpakan sesuatu bencana 
kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan 
(bencana itu) baginya melainkan Dia (Alloh) sendiri. 
Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, 
maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

18. Dan Dialah yang berkuasa di atas hamba- 
hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi 
Maha Mengetahui. 

19. Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat 
persaksian-Nya?" Katakanlah: "Alloh". Dia menjadi 
Saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini 
diwahyukan kepadaku supaya dengan Al Quran itu 
aku memberi peringatan kepadamu dan kepada 
orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). 
Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada 
tuhan-tuhan lain di samping Alloh?" Katakanlah: " 
aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya 
Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan 
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang 
kamu persekutukan (dengan Alloh)". 

20. Orang-orang yang telah Kami berikan kitab 
kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) 
seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. 
Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu 
tidak beriman (kepada Alloh). 

21. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada 
orang yang membuat-buat suatu kedustaan 
terhadap Alloh, atau ia mendustakan ayat-ayat- 
Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu 
tidak mendapat keberuntungan. 


A A Pa 2 p KGI > A 2 DL A sÊ ng 2 Š a Ks 
Y A ISS a SAN E BA N; 


diberi dan 
makan 


kata- 
kanlah 


aku di- sungguh 
perintah aku 


orang per- aku su- 
tama menjadi paya 


menyerah- 
kan diri/ Islam 


dan jangan 
sekali-kali 
walā yuth`am qul inni umirtu an akūna awwala man aslama walā 


> P >Å AN Z > rA 
SA a SAN a a 
- =r ri ya OA 
aku men- jika aku sesungguh- kata- orang-orang dari/ ter- kalian 
durhakai takut nya aku kanlah 14 musyrik masuk menjadi 
takūnanna minal musyrikin (14) Qul inni akhāfu in `ashaitu 
2 ZZ 1 2r An 7/2 DA EA v g 
PIN g> 
maka ga daripada- dipalingkan/ barang yang hari azab Tuhan- 
sungguh hari itu nya (azab) dijauhkan siapa 15 besar ku 
rabbi `adzāba yaumin `azhim (15) May yushraf 'anhu yauma-idzin faqad 
y pa ANN A RS r oi 5 
w À Aw | SMI er ög r Zn 
e aJ) OUPA n7 ETA D ORT, AD) 
dengan Alloh menimpa ke- nyata keun- dan demi- Dia telah me- 
bencana pada kamu jika 16 tungan kian /itulah rahmatinya 
rahimah wadzālikal fauzul mubin (16) Wa-iy yamsaskal lāhu bidhurrin 
a Za pa ZA FE Aaz a 
7 K K P pe S 47 Da lG Íi A ral E De 
sesuatu segala atas maka Te Dia menimpakan dan Dia ke- bagi- yang meng- maka ti- 
Dia kebaikan kepada kamu jika (sendiri) cuali nya hilangkan dak ada 
falā kāsyifa lahū illā huw wa-iy yamsaska bikhairin fahuwa `alā kulli syai-in 
AA Pn A kd LAr & D AA D £ 2? Ag at 
OY AH ZK 2 
A SU m Ge G jai sh 
Maha Me- Maha- dan hamba- di berkuasa Maha- 
18 ngetahui bijaksana Dialah hamba-Nya atas i 17 kuasa 
qadir (17) Wahuwal qāhiru fauqa 'ibadih wahuwal hakimul khabir (18) 
z - SB pa 
A Í e 4 i B eor- a f> Z ER e LARE Si SA 2 1 pa 
I S da W J D D! se g J 
ini kepa- pr di- dananta- antara menjadi Alloh kata- kesak- lebih se- mana- kata- 
daku wahyukan ra kalian aku saksi kanlah sian besar suatu kah kanlah 


Qul ayyu syai-in akbaru syahadah qulil lah syahidum baini wabainakum wa-ūħĥħiya ilayya hādzal 
2 Ar Sg 


SA KA S BA 


benar-2 kali- apakah sung- ia dan siapa oon supaya aku per- Al-Qurān 
an mengakui guh kalian sampai yang nya ingatkan kalian 
qur-ānu li-undzirakum bihi wamam balagh a-innakum latasyhadūna anna ma`al lāhi 


x | P? 8 A 
AN a 3 a 
Alloh bersama/ bahwa 


di samping 


Zw GA r A & æ &\ PAA SERA Sg Da SL y \ 
w Pa > >. Ak Pa wW Pa . 
SE) TE sre Al a hòl J Sl Y P S zi g 
dariapa berle- dan sung- satu/ Tuhan Dia sungguh kata- akume- tidak kata- yang tuhan- 
yang pasdiri guh aku esa hanyalah kanlah ngakui kanlah lain tuhan 


ālihatan ukhrā qul lā asyhad qul innamā huwa ilāhuw wahiduw wa-innani bari-um mimmā 


D A K A O ad Pa KA > 4 Ga) PARE 
ea SrA è r g- NYI 9 yaa 
mereka tahu/ sebagai- mereka tahu/ Kitab Kami berikan orang-2 kalian 

mengenal mana mengenalnya kepada mereka yang 19 sekutukan 
tusyrikūn (19) Alladzina ātaināhumul kitāba ya`rifūnahū kamā ya`rifūna 

12A PN t7 >2 za A EAI l> re AI Er 
Ahe T (re) f - Aa. SAS 

lebih dan sia- mereka ti- maka diri me- mereka orang- anak-anak 
aniaya pakah 20 beriman dak mereka reka merugikan orang yang mereka 


abna-ahum alladzīna khasiru anfusahum fahum lā yu“minan (20) Waman azhlamu 


PORI PAR AN w A 
yi a Y a ab L A GE a de sil ya 
Alloh atas/ ter- menga- dari 

hadap dakan orang 


iamen- atau kedus- 
dustakan taan 


orang-orang berun- sung- ayat- 
yang aniaya tung a guh ayat-Nya 
mimmanif tara `alal lāhi kadziban au kadz-dzaba bi-āyātih innahūŭ lā yuflihuzh zhālimūn 


sai A EIA Ci At TR oL AAAs cece 
AS Ia a Jy E T at AN 
sekutu-sekutu dima- mereka End Kami kemudi- semua Kami kumpul- dan pa- 

kalian na musyrik orang-2 yang berkata an / lalu kan mereka da hari 21 


(21) Wayauma nahsyuruhum jami`an tsumma naqilu lilladzina asyraku aina syuraka-ukumul 


Sa 
tidak kemu- 
mereka dian 22 


DE D ELA SI P 

P Oya ; Ta 

kalian katakan/ kalian 

mengakui 
ladzina kuntum taz`umūn (22) Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qālū wallāhi 


Z PES AA PR > 
DS a L C o 


ars 


W JE a Y ga 

al 1J | a 
demi mereka bah- ke- fitnah ada 
Alloh berkata wa cuali 


orang-2 
adalah yang 


E a 


dan telah se- 
sat/ hilang 


E V E5 


diri mereka atas 
sendiri 
rabbinā ma kunnā musyrikin (23) 


orang-orang ada kami/ tidak aha 
musyrik menjadi kami 


mereka men- bagai- perhati- 


dustakan mana kanlah 23 


FA K E 


mereka ada- mereka apa Ea 
adakan yang mereka 


Unzhur kaifa kadzabūŭ `alā anfusihim wadhalla 
y 7? S Lr 3 e 

i i 

atas dan Kami te- kepada ia mende- siapa dan di anta- 


lah jadikan kamu ngarkan yang ra mereka 24 
‘anhum ma kana yaftarūn (24) Waminhum may yastami`u ilaik waja`alnā 'ala 


ats 


A DA HA AA ao ea Ki ao L A> MEA 21 Peg > A, 
RE > e o A ” ; 

A J b ob B e Bo o o aS i r: AC 

ayat-2/ segala mereka dan  sumbat/ telinga dan mema- untuk sumbat/ hati-2 me- 

tanda-2 melihat jika pekak mereka dalam haminya tutup reka 


qulūbihim akinnatan ay yafqahūhu wafi ādzānihim waqra wa-iy yarau kulla āyatil 


m y > e S EAN A 8I peh Da 2 DIA Bn sa A A 
Maol GaS i ae ae e e a y 
o Gas gal Ja n9 li NK 
tidak mereka orang-2 ber- mereka mem- mereka men- apa- sam- dengan- mereka ti- 
lain kafir yang kata bantah kamu datangi kamu bila pai nya beriman dak 


lā yu“minū bihā hatta idzā jā-ūka yujādilūnaka yaqūlul ladzīna kafarū inhādzā 


PE 
> LS TA EA PPE ZERA RDI 1l DIDL DAN ko) ls AA 2 A eA w 
è g’ D * e . 

dan ti- daripa- menjauh- daripadanya mereka dan orang-orang dongeng kecu- 
daklah danya kan diri (Al-Qurān) melarang mereka 25 terdahulu ali 
illa asāthirul awwalin (25) Wahum yanhauna `anhu wayan-auna `anh wa-iy 

S POLS 

ÉJI Pa DA g) an P G) A vA 2472 1 NI SS | 22 
2 de 19299 > Sy 3 a SJES 9 r © rN a 
neraka atas/ mereka ke- kalian dan mereka dan diri mere- ke- mereka mem- 

ke dihadapkan tika melihat jika 26 menyadari tidak ka sendiri cuali binasakan 


yuhlikūna illā anfusahum wamā yasy`urūn (26) Walau tarā idz wuqifū `alan nāri 


A OL L 


À P Y LED dg Ag 
SUA! | r Ta Aa wr y SA wS EA 
orang-orang dari 
27 yang beriman 


A sr 
J6 
dan kami Tuhan pada kami di- aduhai seki- lalu mere- 


menjadi kami ayat-ayat tidak kembalikan ranya kami ka berkata 
faqālū yalaitana nuraddu wala nukadz-dziba bi-āyāti rabbina wanakūna minal muminin (27) 


kami men- dan 
dustakan 


a o a AG e 4 s CA CAR 
dari- mereka kepa- tentu mere- mereka dan sebelum- dari mereka sem- mereka apa bagi telah bah- 


nya dilarang daapa ka kembali dibalikkan kalau nya/ dahulu bunyikan adalah yang mereka nyata kan 


Bal badā lahum mā kānū yukhfūna min qabl walau ruddū la`ādū lima nuhū `anhu 


1I Ar A 

EG NI 
kehidup- 
an kita 


DEEA L A ZA 
oé W GJI 
kita dan ti- dunia kecuali/ ia (kehi- tidak dan mere- 


daklah hanyalah dupan) lain ka berkata 28 
wa-innahum lakādzibūn (28) Waqalu in hiya illa hayatunad dunya wamā nahnu 


- A Z7 ARN [22 . rA AAD: P 
a ol lJi a) yat : rL 
benar-2 pa- 
ra pendusta 


dan sung- 
guh mereka 


Zn SA o wr M7 > uA 2 — Zr PAS ELESE 
. ye? 2 ð % 
Per de Isg Sl O 
ini bukan- Alloh Tuhah atas mereka ke- kamu dan se- orang-2 yang 
kah berfirman mereka dihadapkan tika melihat kiranya 29 dibangkitkan 


bimab`ūtsin (29) Walau tarā idz wuqifū `alā rabbihim qāla alaisa hādzā 


22. Dan pada hari Kami kumpulkan mereka semua 
kemudian Kami berkata kepada orang-orang 
musyrik: "di manakah sekutu-sekutumu yakni 
orang yang kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?". 
23. Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali 
mereka mengatakan: "Demi Alloh, Tuhan kami, 
tiadalah kami mempersekutukan Alloh". 

24. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta 
kepada diri mereka sendiri dan telah hilang dari 
mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka 
ada-adakan. 

25. Dan di antara mereka ada orang yang 
mendengarkan (bacaan)mu, padahal Kami telah 
meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga 
mereka tidak) memahami bacaan itu dan (Kami 
letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun 
mereka melihat segala ayat-ayat (atau tanda 
kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman 
kepada Al-Quran. Sehingga apabila mereka datang 
kepadamu untuk membantahmu, orang-orang 
kafir itu berkata: "Al-Qurān ini tidak lain hanyalah 
dongengan orang-orang dahulu". 

26. Dan mereka melarang (orang lain) 
mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri 
menjauhkan diri dari Al-Quran itu, dan mereka 
hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, 
sedang mereka tidak menyadari. 

27. Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika 
mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka 
berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) 
dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan 
kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", 
28. tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka 
kejahatan yang mereka sembunyikan dari dahulu. 
Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah 
mereka kembali kepada kejahatan yang mereka 
telah dilarang mengerjakan hal itu. Dan 
sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. 
29. Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 
"Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, 
dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan". 


30. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka 
dihadapkan kepada Tuhannya. Berfirman Alloh: 
"Bukankah (kebangkitan) ini benar?" Mereka 
menjawab: "Sungguh benar, demi Tuhan kami". 
Berfirman Alloh: "Karena itu rasakanlah azab ini, 
disebabkan kamu mengingkari azab itu". 

31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang 
mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; 
sehingga apabila kiamat datang kepada mereka 
dengan tiba-tiba, mereka berkata: "Alangkah 
besarnya penyesalan kami, terhadap kelalaian 
kami tentang kiamat itu!", sambil mereka memikul 
dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat 
buruklah apa yang mereka pikul itu. 

32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari 
main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh 
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang 
yang bertakwa. Maka tidakkah kamu 
menggunakan akal? 

33. Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya 
apa yang mereka katakan itu menyedihkan 
hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena 
mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, 
akan tetapi orang-orang yang zalim itu 
mengingkari ayat-ayat Alloh. 

34. Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) 
rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka 
sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan 
(yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang 
pertolongan Alloh kepada mereka. Tak ada 
seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat 
(atau janji-janji) Alloh. Dan sesungguhnya telah 
datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul 
itu. 

35. Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa 
amat berat bagimu, maka jika kamu dapat 
membuat lobang di bumi atau tangga ke langit lalu 
kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada 
mereka (maka buatlah). Kalau Alloh menghendaki, 
tentu saja Alloh menjadikan mereka semua 
mengikuti petunjuk, sebab itu janganlah sekali-kali 
kamu termasuk orang-orang yang jahil. 


Es >A z PA ca A L CA DP Ar 8L £ D Pa A 1 - > 
. As > P Pa \ . | | A > J ya PC FEA K A PG v 1 
Sa Ú 2 Jal PRO G boy G Ka 
kalian kalian dengan azab maka ra- (Alloh) a demi ya mereka dengan 
kafir adalah apa yang ini sakanlah berfirman Tuhan kami benar berkata benar 


bilħaqq qalu bala warabbinā qāla fadzūqul `adzāba bima kuntum takfurūn 


Pa A82 TT r a Ea ~> Ai >. 2 r zz AA 
Ni arle i ab gS d Ç) 
PAKAI Aaya Is ae Ag dab lg SA KA 
saat/ datang kepa- jika sehingga Alloh dengan per- mereka orang-2 telah sung- 
kiamat da mereka jumpaan dusta yang merugi guh 30 


(30) Qad khasiral ladzina kadz-dzabūŭ biliqa-il Iah hatta idzā ja-at-humus sā`atu 


D 12A DAN YA, Ka r yy Da A AES 
a ba ð a a ke Lb pk de | A Go ái 
beban/ dosa- mereka dan padanya kelalai- apa atas aduhai kami mereka dengan 
dosa mereka memikul mereka (kiamat)  ankami yang menyesal berkata tiba-tiba 


baghtatan qālū yāħasratanā `alā mā farrathnā fiha wahum yaĥħmilūna auzārahum 


PAA 
A P A > AN — Lr \ 
LINE Ooa e aN OR 
L - 3 Ne D. £ pe 
kecuali/ dunia kehi- dan ti- mereka apa amat ingat- punggung atas 
selain dupan daklah 31 pikul yang buruk lah mereka 
‘alā zhuhūrihim alā sa-a mā yazirūn (31) Wamal hayatud dunya illa 
2A 2r 127 azir > w A As \ 2? aTe BRI GG 7 
A Cad A e Cad e Pa Cd pa 
Ə A Ra Yol Öga zU pH AN DEUE MF Ga 
kalian meng- apakah mereka bagi orang- lebih akhirat dan sungguh dan sen- perma- 
gunakan akal maka tidak bertakwa orang yang baik kampung da gurau inan 
la'ibuw walahw waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqūn afalā ta`qilūn 
7 8127 Dr 


LA A E ATA 
<p K Y ero 
© S -e r 
mereka men- ti- maka sung- 
dustakanmu dak guh mereka 


ARN 
s o (rr) 
mi SC G 
bahwa- Kami me- 


sanya ngetahui guh 32 
(32) Qad na`lamu innahu layahzunukal ladzi yaqūlūn fa-innahum lā yukadz-dzibūnaka 


2 KA >l ZJ AN ` Y Pa 2 CAA 
R e S| ya ù y na | Ll x 
a D Sar a 20 oor | Pi 2 


s ADAI > A sT 

. 2 Cad . .., - 

BAN SM A al 
mereka yang 
katakan 


tentu akan me- 
nyedihkan kamu 


f y ALI Dr 


DI = 
telah di- dan sesung- mereka me- Alloh pada orang-orang akan 
dustakan guhnya 33 nyangkal ayat-ayat yang zalim tetapi 


walakinnazh zhalimina bi-āyātil lāhi yajħadūn (33) Walaqad kudz-dzibat 


ELLA DANS ~y aN PA k SAN G A 
ia a á bshs lS Ar In" IS ia lE 
pertolong- datang pa- sehingga/ dan mere- mereka apa atas (akan tetapi) sebelum dari rasul- 
an Kami da mereka sampai ka dianiaya didustakan yang mereka sabar kamu rasul 


rusulum min qablika fashabarū `alā mā kudz-dzibū wa-ūdzū hatta atāhum nashrunā 


> LL S T D 
SAW DAN S UG a 3 a. Ja 9 AN a Ja Ys 
rasul-rasul En dari telah datang dan Alloh bagi kalimat- mengubah dan tidak 
berita kepadamu sungguh kalimat dapat 


wala mubaddila likalimātil lāh walaqad ja-aka min naba-il mursalin 
S IIS >r [L DLL 
. o . . | 


gS Ù Cabal G A e K 


kamu bah- 
mencari wa 


P An PON 
K ol) C) 
ada/ dan 


menjadi jika 34 


kamu maka 
dapat jika 


besar/ 
berat 


atasmu/ 
bagimu 
(34) Wa-in kana kabura `alaika iradhuhum fa-inis tatha`ta an tabtaghiya 


perpalingan 
mereka 


A 


2 
— dg PER = s A ZY a Sa P DIr 
Pa & 3 > -| an v | * | æ eo 
a o a l g La A N g 
meng- dan dengan ke- lalu kamu da- langit di tangga atau bumi di lubang 
hendaki jika terangan-2 tangi mereka 


nafaqan fil ardhi au sullaman fis sama-i fata“tiyahum bi-āyah walau syā-al 


ED Theil S É si p a i 
D Tel D KAY 

orang-orang terma- kalian sekali- maka petunjuk atas tentu Dia Alloh 
35 yang jahil suk kali menjadi jangan menghimpun 


lāhu lajama`ahum 'alal huda falā takūnanna minal jahilin (35) 


2 3 2 Z Cai N 
A AA AN pade Na a S ar gar LA ron 36. Hanya mereka yang mendengar sajalah 
Pen ng la 


C HA. 3 IL Q gra a yang mematuhi (seruan Alloh), dan orang-orang 

kepa- kemu- Alloh akan dibangkit- dan orang- mereka orang-2 akan sungguh yang mati akan dibangkitkan oleh Alloh, kemudian 
da-Nya dian i kan mereka orang mati mendengar yang mematuhi hanyalah kepada-Nya-lah mereka dikembalikan. 

Innama yastajibul ladzina yasma`ūn walmauta yab`atsuhumul lāhu tsumma ilaihi 37. Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) 

berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

P PA A ËT zw A or Ag NK A E; GA Z >A zA (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?" 

an 2l J A) OA A ade Jj 3 A D Ner Oo gp Katakanlah: "Sesungguhnya Alloh kuasa 

Alloh sesung- kata- Tuhan- dari suatu kepa- diturun- menga- dan mere- mereka di- menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan 

guhnya kanlah nya ayat danya kan pa tidak ka berkata 36 kembalikan mereka tidak mengetahui". 
yurja`ūn (36) Waqalu laulā nuzzila `alaihi āyatum mir rabbih qul innal lāha 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di 


bumi dan burung-burung yang terbang dengan 


PP AL or #N Ga sA y7 Â Z kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) 
lg EAr ai Ta ål Jý ol de J seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun 


dan mereka ti- kebanyakan akan suatu menu- bah- atas kuasa dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah 
tidaklah 37 mengetahui dak mereka tetapi ayat runkan wa mereka dihimpunkan. 
qadirun `alā ay yunazzila āyataw walākinna aktsarahum lā ya`lamūn (37) Wama 39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 


Kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap 


8 lors GA T Dr AA rs ulita. Baran siapa yang dikehendaki Alloh 
- A SA i -S > g g pa yang ehenda o 
K lal el Ni sole pin po Ý; PN \ E Sho OA (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan 


Pa g > ” 
seperti umat- mela- dengan ke- yang aa dan bumi di binatang- dari barang siapa yang dikehendaki Alloh (untuk diberi- 
kalian umat inkan dua sayapnya terbang burung tidak binatang Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada 
min dābbatin fil ardhi wala thā-iriy yathiru bijana-haihi illa umamun amtsālukum di atas jalan yang lurus. 


40. Katakanlah: "apakah pendapatmu jika datang 
an > o7 ` 72 >Z r jer? . LA / siksaan Alloh kepadamu, atau datang kepadamu 
A — 2g ms - 2 Al Jr ZS” SM SI G LL L hari kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain 


Pad 
Alloh; jika kamu orang-orang yang benar!" 


mereka akan Tuhan kepa- kemu- sesuatu dari Al-Kitab di da- Kami tidak- i : 
38 dihimpun mereka da dian lam luputkan lah 41. (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, 
mā farrathnā fil kitābi min syai“ tsumma ilā rabbihim yuħsyarūn (38) maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya 


kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, 

\ > >b & Au R2 PAR E D y maka kamu lupakan apa yang kamu sekutukan 
Av FT f : . Las BA z : P 

an| Las OA SANA E 29 IAO Lols Ig | (dengan Alloh). 


.. eA e pa o r 
42. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 


es 


Alloh meng- barang kegelapan da- dan tuli pada ayat- mereka dan orang- 
hendaki siapa lam bisu ayat Kami mendustakan orang yang (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum 
Walladzina kadz-dzabū bi-āyātinā shummuw wabukmun fizh zhulumāt may yasya-il lāhu kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan 


(menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, 
>A, R >À P PA a Poer P 25 supaya mereka tunduk (kepada AAN 

GQ a blino J Ia a r9 AU 43. Maka mengapa mereka tidak maa 
(kepada Alloh) dengan tunduk merendahkan diri 
ketika datang siksaan Kami kepada mereka, 
bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan 
syaitanpun menampakkan kepada mereka 

kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. 


kata- yang jalan di Dia menja- meng- dan ba- Dia akan me- 
kanlah 39 lurus atas dikannya hendaki rangsiapa nyesatkannya 
yudhlilhu wamay yasya“ yaj'alhu “ala shirāthim mustaqim (39) Qul 


2 A As AAA s7 y LI 2 yr 5 PAN 
a Ml Su Ke a SA SA Kor 


Alloh apakah kiamat datangke- atau Alloh azab datang ke- jika apakah pen- 
selain pada kalian pada kalian dapat kalian 
ara-aitakum in atakum `adzābul lāhi au atatkumus sā`atu aghairal lāhi 


a AK i g y O Dar 
Ko osi G e E) Ra Il OEK 
apa maka Dia kalian hanya ke- bahkan/ orang-orang adalah jika kalian 
yang menghilangkan menyeru pada Dia tetapi 40 yang benar kalian menyeru 
tad`ūna in kuntum shādiqin (40) Bal iyyāhu tad`ūna fayaksyifu mā 
NIDS DK P EA € Er A P f sA Ta rA > 21 12A 27 
an . . r| & $ A - 
Kami telah dan sesung- pilian se- apa dan kalian Dia meng- jika kepada- kalian 
mengutus guhnya 41 kutukan yang melupakan hendaki Nya menyeru 
tad`ūna ilaihi in sya-a watansauna mā tusyrikūn (41) Walaqad arsalnā 
A — P. mr 
S> AGIA 2997 GE pa po EA >v En x 
mereka agar dan keme- dengan ke- maka Kami sebelum dari umat- ke- 
tunduk mereka laratan sengsaraan siksa mereka kamu umat pada 


ila umamim min qablika fa-akhadznāhum bilba“sãā-i wadh-dharra-i la`allahum yatadharra`ūn 


> — P 
DIA arz Ky; >AS 1 AR ANT > AN a) 
hati menjadi akan mereka me- siksaan datang kepa- ke- maka meng- 


mereka keras tetapi nundukkan hati Kami da mereka tika apa tidak 42 
(42) Falaulā idz ja-ahum ba“sunā tadharra`ū walākin qasat qulūbuhum 


44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan 
yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun 
membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk 
mereka; sehingga apabila mereka bergembira 
dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, 
Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika 
itu mereka menjadi orang-orang yang berputus 
asa. 

45. Maka semua orang-orang yang zalim itu 
dimusnahkan (atau dipotong). Segala puji bagi 
Alloh, Tuhan semesta alam. 

46. Katakanlah: "bagaimana pendapatmu jika 
Alloh mencabut pendengaran dan penglihatan 
serta menutup hatimu, Siapakah tuhan selain Alloh 
yang kuasa mengembalikan hal itu kepadamu?" 
Perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), 
kemudian mereka tetap berpaling (juga). 

47. Katakanlah: " bagaimana pendapatmu jika 
datang siksaan Alloh kepadamu dengan tiba-tiba, 
atau terang-terangan, tidaklah dibinasakan (oleh 
Alloh) selain dari orang-orang yang zalim?" 

48. Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu 
melainkan untuk memberikan kabar gembira dan 
memberi peringatan. Barang siapa yang beriman 
dan mengadakan perbaikan, maka tak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula 
mereka bersedih hati. 

49. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan 
mereka selalu berbuat fasik. 

50. Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, 
bahwa perbendaharaan Alloh ada padaku, dan 
tidak (pula) aku mengetahui yang gaib dan tidak 
(pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku 
seorang malaikat. aku tidak mengikuti kecuali apa 
yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah 
sama orang yang buta dengan orang-orang yang 
melihat?" tidakkah kamu berpikir?" 


SA A 
E AE ZA F c A paz | 22 LELA 
cm EISA ya II 
maka mereka mereka apa setan kepada dan menam- 
setelah 43 kerjakan adalah yang mereka pakkan bagus 
wazayyana lahumusy syaithānu ma kānū ya`malūn (43) Falamma 
& > Z ua DA Kan ap. A c a 
sesuatu segala pintu- x Kami dengan- diperingatkan apa mereka 
pintu mereka bukakan nya kepada mereka yang melupakan 
nasū mā dzukkirū bihi fatahna `alaihim abwāba kulli syai-in 
AA 2A KE DDr >A \ 217 ~ $ m >A 1 P eo 
5 e en’ e ° o DSAI 2 e .. 
DS ST PRA G SI G 
orang-orang me- maka dengan Kami siksa mereka dengan Mara tat- se- 
44 yang putus asa reka ketika itu tiba-tiba mereka diberi apa yang bergembira kala hingga 


hatta idzā farihu bima ūtū akhadznāhum baghtatan fa-idzā hum mublisūn (44) 


Pa 


P a r wr N Sor A Br >. Pn P Kea 
EFT o EFESE 


semes- Tuhan/Pe- bagi dan se- mereka orang-2 kaum seluruh maka 
45 ta alam melihara Alloh gala puji zalim yang dipotong 
Faquthi`a dabirul qaumil ladzina zhalamū walhamdu lillahi rabbil *alamin (45) 
A Ar > LA Z > A 
D F m Ba Kanka Za 
p e Pr OA 
hati atas dan Dia dan pengli- pendengar- Alloh meng- jika bagaimana pen- kata- 
kalian menutup hatan kalian an kalian ambil dapat kalian kanlah 


Qul ara-aitum in akhadzal lāhu sam`akum wa-abshārakum wakhatama `alā qulūbikum 


A a aaa e a a IA 
GA PN a y es” pa Pe - o 
tanda-tanda Kami meng- bagai- perhati- dengan- mendatangkan Alloh selain tuhan siapa- 
(kebesaran) ulang-ulang mana kanlah nya kepada kalian kah 
man ilāhun ghairul lāhi ya tikum bih unzhur kaifa nusharriful ayati 

DA a II ARI 
Alloh siksaan datang ke- jika bagaimanakah kata- mereka me- kemu- 

pada kalian pendapat kalian kanlah 46 berpaling reka dian 
tsumma hum yashdifūn (46) Qul ara-aitakum in atākum `adzābul lāhi 

AA PAS s 22 b pen? F Al sÂ 27 sar Ra Žr or 
Y (s) ASA a Y dp IS bma gi a 

ri P p sa . . 
dan ti- orang-orang kaum kecuali akan dibi- apakah/ terang- atau dengan 
daklah 47 yang zalim nasakan tidaklah terangan tiba-tiba 
baghtatan au jahratan hal yuhlaku illal qaumuzh zhālimūn (47) Wamā 

Pa. AA P € 7> Dan w rA Ni aa KAN A ZA 
dan mengada- beriman maka ba- dan memberi memberi ka- ke- para rasul Kami 
kan perbaikan rang siapa peringatan bar gembira cuali mengutus 


nursilul mursalina illa mubasy-syirina wamundzirin faman amana wa-ashlaha 


ANN Ky a A B or r7 
D a p Y 


A No siz EC EAA 
GL K gii GDA Ra 


pada ayat- mereka dan orang- mereka ber- me- dan atas rasa maka ti- 
ayat Kami mendustakan orang yang 48 sedih hati reka tidaklah mereka takut dak ada 
falā khaufun `alaihim wala hum yaĥħzanūn (48) Walladzina kadz-dzabu bi-āyātinā 
Petir a a a 
kepada aku me- tidak kata- mereka ber- mereka dengan azab akan menim- 
kalian ngatakan kanlah 49 buat fasik adalah apa yang pa mereka 
yamassuhumul `adzābu bima kānū yafsuqūn (49) Qul la aqūlu lakum 
TRZ w z Rohr m Za 
B 7 . A AA 2 > 
$ > A e e 
malaikat sungguh kepada aku me- dan yang aku me- dan Alloh perben- kepunyaanku/ 
aku kalian ngatakan tidak gaib ngetahui tidak daharaan ada padaku 


'indi khaza-inul lāhi wala a`lamul ghaiba wala aqūlu lakum inni malak 


Dg SA Z 


BAS A s Ga e a a 


orang sama apa- kata- kepa- diwah- apa ke- aku tidak- 
yang buta kah kanlah daku yukan yang cuali mengikuti lah 


dan orang-orang 
yang melihat 
in attabi`u illa mā yūħā ilayy qul hal yastawil a`mā walbashir 


Fa Z 7A a Za AA SN KA pn aa NA 
mereka akan bah- mereka orang-2 dengannya dan berilah kalian tidak- 
dikumpulkan wa takut yang (Al-Quran) peringatan 50 berpikir kah 


afalā tatafakkarūn (50) Wa-andzir bihil ladzina yakhāfūna ay yuhsyaru 


Pee 50 A CEREA NF R Md A > w >A l > MPa 4 
. .. W . 

CE KAK a a2 As Da me oa AR) dl 
mereka agar seorang dan seorang selain dari bagi tidak Tuhan kepa- 

bertakwa mereka penolong tidak pelindung Dia/Alloh mereka ada mereka da 


ilā rabbihim laisa lahum min dūnihi waliyyuw walā syafi`ul la`allahum yattaqūn 


A 


= 7? Pu a A 4 AeL A CN) 
a pada Tuhan mereka orang-2 kalian dan ja- 
menghendaki e: a pagi hari mereka menyeru yang mengusir nganlah 51 


(51) Wala tathrudil ladzina yad`ūna rabbahum bilghadati wal'asyiyyi yuridūna 


P. Z LS / Š > 
Pa 2 P >” à >” w > Pa 2 PA yy 1 P2 
$ da i e . $ 2 
perhitung- dari dan sesuatu pun/ dari perhitungan dari atas tidak wajah-Nya/ 
an kamu tidak sedikit pun mereka kamu ada keridaan-Nya 


wajhah ma `alaika min hisabihim min syai-iw wama min hisabika 


De TA A w z A 
GRE oa Sa gan SS age 


9 


o 8 a J7 Pag 
orang-orang dari /ter- maka kalian B kamu sesuatu pun/ dari atas 
52 yang zalim masuk menjadi mengusir mereka sedikit pun mereka 


‘alaihim min syai-in fatathrudahum fatakūna minazh zhalimin (52) 


` S Ass w pos P A y 
Aw A X oe >27 u t P 
DA Der = Om PAN > 9 
(oleh) telah meng- inikah orang- supaya mereka dengan sebagi- sebagian Kami dan demi- 
Alloh anugerahi orang yang mengatakan an yang lain mereka menguji kianlah 


Wakadzālika fatannā ba`dhahum biba`dhil liyaqūlū aha-ula-i mannal lāhu 


6 O gei TI AR u i 

= NA by 27 
terhadap orang-2 lebih me- Alloh bukankah/ antara dari/ atas 

apabila 53 yang bersyukur ngetahui tidakkah kita di mereka 


‘alaihim mim baininā alaisal lāhu bi-a`lama bisy-syākirin (53) Wa-idza 

E s Af Er 2 Zan 

DS ji GL 
. - S A p 


/ A >?) > A 
a Dai D 


telah me- atas selamat maka ka- kepada ayat- mereka orang-orang datang ke- 
netapkan kalian sejahtera takanlah ayat Kami beriman yang pada kamu 
ja-akal ladzina yu“minūna bi-āyātinā faqul salamun `alaikum kataba 
D a K JaA VE cA 17 22 r 
a A JE Ano dE 3) 
keja- di antara berbuat barang bahwa- kasih diri- atas Tuhan 
hatan kalian siapa sanya sayang Nya kalian 
rabbukum `alā nafsihir rahmah annahū man `amila minkum sū-ām 
Pad f, Pad PA 
OA a aa a ea a 
DD IRE a giw a P P JRS 
Maha Pe- Maha Pe- maka sung- dania menga- sesudah- dari ia ber- kemu- karena ke- 
54 nyayang ngampun guh Dia dakan perbaikan nya/itu tobat dian bodohan 


bijahālatin tsumma tāba mim ba'dihi wa-ashlaha fa-annahu ghafūrur rahim (54) 


E? Ai A, Z l> [PZI NI A wA pa A 
J -> -s 2 -~ J 7 DI 
orang-orang jalan agar ja- ayat- Kami dan demi- 

55 yang berdosa di jelas ayat itu jelaskan kianlah 


Wakadzālika nufash-shilul āyāti walitastabina sabilul mujrimin (55) 


51. Dan berilah peringatan dengan Al Quran 
kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan 
kepada Tuhannya (pada hari kiamat), sedang bagi 
mereka tidak ada seorang pelindung dan seorang 
penolongpun selain daripada Alloh, agar mereka 
bertakwa. 

52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang 
yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, 
sedang mereka menghendaki keridaan-Nya. Kamu 
tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap 
perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul 
tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, 
yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir 
mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang 
yang zalim. 

53. Dan demikianlah telah Kami uji sebagian 
mereka (orang-orang kaya) dengan sebagian 
mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang 
yang kaya itu) berkata: " Orang-orang semacam 
inikah di antara kita yang diberi anugerah Alloh 
kepada mereka?" (Alloh berfirman): "Bukankah 
Alloh lebih mengetahui terhadap orang-orang yang 
bersyukur (kepada-Nya)?" 

54. Apabila orang-orang yang beriman kepada 
ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka 
katakanlah: "selamat sejahtera atasmu”. Tuhanmu 
telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, 
(yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat 
kejahatan di antara kamu karena kebodohan, 
kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan 
perbuatan jahat itu dan ia mengadakan perbaikan, 
maka sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

55. Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al 
Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh), 
dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang 
berdosa. 


56. Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang 
menyembah orang-orang (atau tuhan-tuhan) yang 
kamu sembah selain Alloh". Katakanlah: " aku 
tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh 
tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah 
(pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat 
petunjuk". 

57. Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas 
keterangan yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, 
sedang kamu mendustakan Al Quran. Tidak ada 
padaku apa (azab) yang kamu minta supaya 
disegerakan kedatangan azab itu. Menetapkan 
hukum itu hanyalah hak Alloh. Dia menerangkan 
kebenaran dan Dia sebaik-baik Pemberi 
keputusan". 

58. Katakanlah: "Kalau sekiranya ada padaku apa 
(azab) yang kamu minta supaya disegerakan, tentu 
telah diselesaikan Alloh urusan yang ada antara 
aku dan kamu. Dan Alloh lebih mengetahui 
tentang orang-orang yang zalim. 

59. Dan pada sisi Alloh-lah kunci-kunci semua 
yang gaib; tidak ada yang mengetahui yang gaib 
kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di 
daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun 
yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), 
dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan 
bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang 
kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 
(Loh Mahfuz)" 

60. Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam 
hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan 
di siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu 
pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) 
yang telah ditentukan, kemudian kepada Alloh-lah 
tempat kembali kamu, lalu Dia memberitahukan 
kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. 


TN Aa ua E ua 
e PS > 

a a SM SA LG da Gl ak 

akuakan ti- kata- Alloh selain dari kalian seru/ orang-orang akume- bah- aku di- sungguh kata- 

mengikuti dak kanlah sembah yang (apapun) nyembah wa larang aku kanlah 

Qul inni nuhitu an a`budal ladzina tad`ūna min dūnil lāh qul lā attabi`u 

O >z 293 D orr pu Z ALS 27 YA a 
. i | . w a 5 | | . pad I 

SY JA | I Ll Le 3 Isl J9 tld 

orang-orang yang dari/ ter- aku dan ti- jika de- aku ter- sung- hawa nafsu 

56 mendapat petunjuk masuk daklah mikian sesat guh kalian 

ahwa-akum qad dhalaltu idzaw wama ana minal muhtadin (56) 

d AU PRN D UN 
n o NN 2 D 22 - r de GI Je 

apa padaku tidak dengan- dan kalian Tuhan- dari R diatas sungguh kata- 

yang ada nya mendustakan ku yang nyata (dasar) aku kanlah 


Qul inni `alā bayyinatim mir rabbi wakadz-dzabtum bih mā `indi mā 


8r, 48A Gr f| ZA- 4) Ng KEAT | A -°A zr Z 
ne A adl oaa w II ol 8&8 2 mna S 
sebaik- dan kebe- Dia mene- bagi ke- kepu- tidak- dengan- kalian minta 
baik Dia naran rangkan Alloh cuali tusan itu lah nya disegerakan 
tasta`jilūna bih inil ħukmu illā lillāh yaqush-shul ħaqqa wahuwa khairul 
Ar S A DS Sd S > Gr F 2 Å P Pi 
A aA dp 3 - > f A 3 .. (ov) 7 . 
tentu telah dengan- kalian minta apa ada pa- seki- kalau kata- pemberi 
diputuskan nya disegerakan yang daku ranya kanlah 57 keputusan 
fashilin (57) Qul lau anna 'indi mā tasta`jilūna bihi laqudhiyal 
N) b AT Ai a i< ü 2A PE PEA > 27 AN 
` Tha ÉL aA m— aJ D An 9 S D i 
pada orang-orang lebih dan dan anta- di an- perka- 
58 yang zalim mengetahui Alloh ra kalian taraku ra itu 
amru baini wabainakum wallāhu a`lamu bizh-zhālimin (58) 
. lorr ËA Si my AX 2 A 2r? A lr s ? 
b a Ji Ú si 
di da- apa dan Dia Dia ke- mengeta- tak ada semua kunci- dan di sisi- 
lam yang mengetahui (sendiri) cuali huinya yang yang gaib kunci Nya 
Wa`indahū mafatihul ghaibi lā ya`lamuhā illa huw waya`lamu mā fil 
agr $; SAL or NI a Ag > AA oL & A Ai 
i D” ke l AD YA P 2 d 
sebutir dan Dia menge- mela- sehelai dari jatuh dan apa dan la- da- 
biji tidak tahuinya inkan daun yang utan ratan 


barri walbahr wamā tasquthu miw waraqatin illa ya`lamuhā wala habbatin 


Z LEA 2y Ca >[7 yA A . 
O aá Ag LI DSAI g 


osr 
yang Kitab dida- mela- biji yang dan biji yang dan bumi kege- da- 
59 nyata lam inkan kering tidak basah tidak lapan lam 
fi zhulumātil ardhi wala rathbiw wala yabisin illa fi kitabim mubin (59) 
ZA EN sA Dr A 21r 5 Y orr > K LAr 
Eo AW a das JIk Eai EA A 
kemu- pada si- kalian apa dan Dia di ma- mewafatkan/ yang dan 
dian ang hari kerjakan yang mengetahui lam hari menidurkan kalian Dia 
Wahuwal ladzi yatawaffākum billaili waya`lamu mā jaraħtum binnahāri tsumma 
tempat kem- kepa- kemu- telah di- waktu/ untuk disem- padanya Dia memba- 
bali kalian da-Nya dian tentukan umur purnakan (siang hari) ngunkan kalian 


yab`atsukum fihi liyuqdha ajalum musammā tsumma ilaihi marji ukum 


PN A 

i EOD E 2 

Da ó% Gi a Q) oled E 

hamba-2- di berkua- dan kalian kalian tentang Dia aaa lalu 
Nya atas sa mutlak Dia 60 kerjakan adalah apa yang kepada kalian 


tsumma yunabbi-ukum bima kuntum ta`malūn (60) Wahuwal qāhiru fauqa 'ibadih 


pen A >27? TLA <7 Le y 
Ang y AI Sii e al P 
mewafat- 
kannya 


dan Dia 
mengutus 


(malaikat-2) 
penjaga 
wayursilu `alaikum hafazhatan hatta idzā jā-a ahadakumul mautu tawaffat-hu 


atas kalian/ 
kepada kalian 


kematian salah seorang telah apa- 


di antara kalian datang bila 


sehingga 


sgr? PE y x A p Z a87 AGA 
Pu Ha Ai Al 133) MN J; "o Ý Was Lu) 

yang sebe- penguasa/pe- Alloh kepa- mereka di- kemu- eii tidak danme- utusan-2 
narnya mimpin mereka da kembalikan dian 61 kewajibannya reka Kami 


rusulunā wahum lā yufarrithūn (61) Tsumma ruddu ilal Ilahi maulāhumul ħaqq 


y Ki a p O gh g a R Y 


dari yang dapatse- siapa- kata- pembuat paling dan 
lamatkan kalian kah kanlah 62 perhitungan cepat Dia 
alā lahul ħukmu wahuwa asra`ul ħāsibin (62) Qul may yunajjikum min 


segala milik- keta- 
hukum Nya huilah 


A 
zi 27 TZr2A z PERA EE >s? S 2? 7 . 
D a Lui e nOr E. -9 na A yy. pa \ 9 W! = 
ini dari Dia selamat- sung- dan sembunyi/ dengan me- kalian mohon dan darat kege- 
kan kami guh jika suara lembut rendahkan diri kepada-Nya laut lapan 


zhulumātil barri walbahri tad`ūnahūŭ tadharru`aw wakhufyatal la-in anjana min hadzihi 


P PA MN D ` a AN IAA 
E E a E KE aO a y 


dari / ter- tentu kami 
masuk menjadi 


kesu- segala dan daripa- 
karan dari danya 


Dia menyela- Alloh kata- orang-orang 
matkan kalian kanlah 63 yang bersyukur 
lanakūnanna minasy syākirin (63) Qulil lāhu yunajjikum minhā wamin kulli karbin 


Gá Ke D a a GOA 
> 2% w . ha 2 . 2 & 
AE - n 0 de 22 3> J 7 Op P 
azab atas kalian/ mengi- bah- atas berkuasa Dia kata- kalian mem- da kemu- 
kepada kalian rimkan wa kanlah 64 persekutukan dian 
tsumma antum tusyrikūn (64) Qul huwal qadiru `alā ay yab'atsa `alaikum `adzābam 
DI an [2> pan Gs >22 Ka PA Ar A r P EES P AI DI 
D Se Z sa ? R .. D - F R X ` 
Kas Gas Wi Sa 3 SI SEn s S A 
sebagi- dan Dia golongan- Dia mencam- atau kaki bawah dari atau atas dari 
an kalian merasakan golongan purkan kalian kalian kalian 


min fauqikum au min taĥti arjulikum au yalbisakum syiya`aw wayudziqa ba`dhakum 


O D Laan A NI A Aw D z 24 & 27 D 
ea pa A aR 
mereka me- agar ayat- 


65 mahami mereka ayat itu 
ba“sa ba`dh unzhur kaifa nusharriful āyāti la'allahum yafqahūn (65) 


KO‘ By K ii j 


bencana/ 
keganasan 


Kami meng- bagai- 
ulang-ulang mana 


perhati- 
kanlah 


sebagian 
yang lain 


ELÍN Sa; Ba PE D 


Ng , 
untuk pa atas tidaklah kata- benar dan/pada- kaum dengan- dan men- 
tiap-2 66 berkuasa kalian aku kanlah hal ia kamu nya dustakan 
Wakadz-dzaba bihi qaumuka wahuwal ħaqq qul lastu `alaikum biwakil (66) Likulli 
~ 1 sA 287 l> [287Z a a2 A 
2 . D w W e e w . 
G ya SMI ci; D GG) Ö IpI pea b 
pada mereka mem- orang-2 kalian kalian akan dan masa ke- be- 
perolok-olok yang melihat Sa 67 mengetahui kelak pastiannya rita 
naba-im mustaqarr wasaufa ta`lamūn (67) Wa-idzā ra-aital ladzina yakhūdhūna fi 
1l Gr 2A A E E : y2 spor Pd yò 
sj. | s > la 
KI DI A G oe éb G 


menjadikan dan lain- pembi- dalam/ mereka mem- se- dari maka ber- ayat-ayat 

kamu lupa jika nya caraan tentang perolok-olok hingga mereka palinglah Kami 
āyātinā fa-a`ridh `anhum hatta yakhūdhūŭ fi haditsin ghairih wa-immā yunsiyannakasy 

ARN Pa 2 2L P? D 2? w L DE dd 5 A 
(a) i | a| NI pt KOSSA] 

“y Agal E s yE Aa S Mo 
orang-orang kaum ber- teringat sesudah kamu maka setan 
68 yang zalim sama duduk-2 jangan 


syaithānu falā taq`ud ba`dadz dzikrā ma`al qaumizh zhalimin (68) 


61. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus- 
Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, 
sehingga apabila datang kematian kepada salah 
seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh 
malaikat-malaikat Kami, dan  malaikat-malaikat 
Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. 

62. Kemudian mereka (hamba Alloh) dikembalikan 
kepada Alloh, Penguasa mereka yang sebenarnya. 
Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) 
kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat Perhitungan 
yang paling cepat. 

63. Katakanlah: "Siapakah yang dapat 
menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di 
laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan 
merendahkan diri dengan suara yang lembut 
(dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia 
menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah 
kami menjadi orang-orang yang bersyukur". 

64. Katakanlah: "Alloh menyelamatkan kamu dari 
bencana itu dan dari segala macam kesusahan, 
kemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya". 
65. Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk 
mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau 
dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu 
dalam golongan-golongan (yang saling 
bertentangan) dan merasakan kepada sebagian 
kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, 
bagaimana Kami mengulang ayat-ayat itu agar 
mereka memahami". 

66. Dan kaummu mendustakan Al Quran padahal 
Al Quran itu benar. Katakanlah: "tidaklah aku 
berkuasa atas kamu". 

67. Untuk setiap berita (yang dibawa oleh rasul- 
rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan 
mengetahui. 

68. Dan apabila kamu melihat orang-orang 
memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka 
tinggalkanlah mereka sehingga mereka 
membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika 
syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), 
maka janganlah kamu duduk bersama orang- 
orang yang zalim itu sesudah teringat (akan 
larangan itu). 


69. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun 
atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa 
mereka; akan tetapi (berkewajiban) mengingatkan 
agar mereka (juga) bertakwa. 

70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang 
menjadikan agama mereka sebagai permainan dan 
senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh 
kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan 
Al-Quran itu agar masing-masing jiwa (atau orang) 
tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena 
perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya 
pelindung dan tidak pula penolong selain Alloh. 
Dan jika ia menebus dengan segala macam 
tebusanpun, niscaya tebusan itu tidak akan 
diterima darinya. Mereka itulah orang-orang yang 
dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka 
(disediakan) minuman dari air yang mendidih dan 
azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka 
dahulu. 

71. Katakanlah: "Apakah kita akan menyeru selain 
dari Alloh, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan 
kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) 
mendatangkan kemudaratan kepada kita dan 
(apakah) kita akan kembali ke belakang, sesudah 
Alloh memberi petunjuk kepada kita, seperti 
orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka 
bumi kebingungan, dia mempunyai kawan-kawan 
yang memanggilnya kepada jalan yang lurus 
(dengan mengatakan): "Marilah ikuti kami". 
Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Alloh itulah 
(yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar 
menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, 

72. dan agar mendirikan salat serta bertakwa 
kepada-Nya". Dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya- 
lah kamu akan dikumpulkan. 


j r ATI F ZI 7 
x A > h A Pa n EAS P En A 
oE p AKUI SA SA NA de Lo 
akan sedikit pun dari perhitungan dari mereka orang-orang atas dan 
tetapi mereka bertakwa yang bukanlah 


Wama `alal ladzina yattaqūna min hisabihim min syai-iw walākin 


sA pai an z2 A At- sirr z . 
WET LGAN 229 LT Ge 


mereka orang-orang dan tinggal- mereka agar peringatan 
mengambil yang kanlah 69 bertakwa mereka 
dzikrā la`allahum yattaqūn (69) Wa-dzaril ladzinat takhadzū 
— an A ye Aar? BEE E qA A 
D SES” BI padl PA Ge > 
dengan- dan dunia kehidupan dan menipu dan sen- perma- agama 
nya peringatkanlah mereka da-gurau inan mereka 


dinahum la`ibaw walahwaw wagharrat-humul ħayātud dunyā wa-dzakkir bihi 


G 


Bys y >Â 5 PEA ror srr sS 2 A a 7 s 2A >r 
W x K .-. aa. bai ° 
do AN | Xi D L4 Eon CaaS ve SA ku dl 
pelin- Alloh selain dari bagi- tidak ia ker- disebab- (setiap) akan dibi- bah- 
dung nya ada jakan kan apa jiwa/diri nasakan wa 


an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dūnil Ilahi waliyyuw 


Å A & Pa 


x 2 7 >ô A DI T A 2 Sg >, c ; 
LS (a i> Y Jae KS Jan OS Ait 


ge 


N3 


mereka daripa- niscaya di am- tidak tebusan segala ia me- dan penolong dan 
itulah danya bil/ diterima nebus jika tidak 
wala syaf'uw wa-in ta' dil kulla `adlil lā yu“khadz minhā ulā-ikal 
BAG l 2s BR AR rE A T 24 
Olic me w bó w SS G a gil 
dan air yang dari minuman bagi mereka disebab- mereka orang-2 
azab mendidih mereka kerjakan kan apa dibinasakan yang 


ladzina ubsilū bima kasabū lahum syarabum min hamimiw wa'adzabun 


y S Sg DL 7A A nu 22A A r >41 
A ai a pa E ORK BE g ay 


disebab- 
kan apa 


mereka 
adalah 


mereka ka- 
fir/ ingkar 


kata- 
kanlah 70 
Qul anad'u min dūnil lahi 


selain dari apakah kita 
akan menyeru 


alimum bima kānū yakfurūn (70) 


sangat 
pedih 


L DI ALOA < Z 
: 2 
tumit/ke be- atas 
lakang kita 


ERA Ke AI 
rI Urz 
dan kita di- 
kembalikan 


Gl AT Ng 4 
al Load sl N 3 Uar Y L 
Alloh menunjuki ke- memuda- dan 

kita tika ratkan kita tidak 


mā lā yanfa`unā walā yadhurrunā wanuraddu `alā a`qābinā ba`da idz hadānal lāhu 


sesudah/ 
setelah 


bermanfaat tidak apa 
kepada kita yang 


PORA PA r 2 A A SIRI > T r 
5 \ A g A 27 a 2 e? y & DA an . 
WE aj oli 2Y! G EDEA \ Aran Sa 
kawan- bagi- kebi- muka di setan-setan telah menye- seperti 
kawan nya ngungan bumi satkannya orang 


kalladzis tahwat-husy syayathinu fil ardhi hairana lahu ash-habuy 


& yA? 72 ` SA Pa 2A ËZ > A? A T 
A A a NEA w 
Sl y a SI Di E l al D We 
petunjuk itulah/ Alloh petunjuk sesung- kata- marilah jalan yang ke- memang- 
dialah guhnya kanlah ikuti kami lurus pada gilnya 
yad`ūnah ilal huda“tinā qul inna hudal lāhi huwal huda 
E P a7 DPL g y > Z n? P 2A lAr 
RE | O Aada f J K 
uai Ia olg a? da a ba 
salat kalian dan hen- seluruh kepada agar kita me- dan kita di- 
mendirikan daknya 71 alam Tuhan nyerahkan diri perintahkan 


wa-umirnā linuslima lirabbil `ālamin (71) Wa-an aqimush shalāta 


A A LA - Pa 
> K LAr N A| 28 Z7 A 5 -$ 1AL Egh S17 
ni a Q Dose al gal ya o 
yang dan kalian di- kepa- yang dan dan bertakwa- 
Dia 72 kumpulkan da-Nya Dia lah kepada-Nya 


wattaqūh wahuwal ladzi ilaihi tuħsyarūn (72) Wahuwal ladzi 


Ag L DIL wr? A2 L7 

IS Ia a ai 
jadilah Dia ber- dan pa- dengan dan 
firman da hari benar bumi 


khalaqas samāwāti wal-ardha bilħaqq wayauma yaqūlu kun 


: A 
asd a Aza e Api A 
a s | He 
sangkakala dalam ditiup pada kerajaan/ dan ba- benar 
hari kekuasaan gi-Nya 


fayakūn qauluhul ħaqq walahul mulku yauma yunfakhu fish-shūr 


langit mencip- 
takan 
JATI TAA A 
a Ene 
firman- lalu 
Nya jadilah ia 


AN $> 7? A? 7 LÈI al A a 2r? A \ 
W AS l yr dgan ol 
- o S Pa v Co I 
Maha Mahabijaksana dan dan yang yang yang me- 
73 Mengetahui Dia tampak gaib ngetahui 
'alimul ghaibi wasy-syahādah wahuwal hakimul khabir (73) 
TÍS Dr >f ger PA Pan A7 > 
E) A) últ ol BE Bi A yi J6 sl 9 ko 
sungguh tuhan berhala- apakah kamu Azar kepada Ibrahim ber- dan tat- 
aku berhala mengambil bapaknya _ kata kala 
Wa-idz qāla ibrāhimu li-abihi āzara atattakhidzu ashnāman ālihah inni 
~ À P ya ANN A y PA EA P 
> è ° pa r > W A 5 f - y 
VATI s| S? OPY (Yg) A He Gr gs byl 
B e A 7 o7 
Ibrahim Kami per- dan demi- yang kesesatan da- dan kaum aku meli- 
lihatkan kianlah 74 nyata lam kamu hat kamu 


arāka waqaumaka fi dhalālim mubin (74) Wakadzālika nuri ibrāhīma 


(ve) {> sA P AA P s3 
te SERA Ep OPNI LIA 
orang-orang dari dan agar dan 
75 yang yakin dia menjadi bumi 


malakūtas samawati wal-ardhi waliyakūna minal mūqinin (75) 


kerajaan 


PEL Tss Zy sr srs Yg A T P A Gre 

e > \ . - S 2 > A P 

IG Ng A 3 lib JG LS bo JK ade ¿s a 
dia ber- terbe- maka tuhan- ini dia ber- bintang diame- malam atas- telah maka 
kata nam ketika ku kata lihat nya gelap ketika 


Falamma janna `alaihil lailu ra-ā kaukabā qāla hādzā rabbi falamma afala qāla 


A) PPPA L G Ar AN 5 \ > A A ng 
o s W Dog c 
\ id 3 ő G3 Ta D Ll no Y Dol N 
inilah dia terbit bulan dia maka yang me- tidak 
berkata melihat ketika 76 terbenam nyukai 
lā uhibbul āfilin (76) Falamma ra-al qamara bāzighan qāla hādzā 
PPA A D PALES PAA D . DI AA dg" T ME 
e . 2 > > > 
a a DO G BAN A ¿i fó i i 3) 
kaum/ dari tentu aku men- Tuhan- menun- ti- sungguh dia iater- maka tuhan- 
golongan jadi/ termasuk ku jukiaku dak jika berkata benam ketika ku 
rabbi falamma afala qāla la-il lam yahdini rabbi la-akūnanna minal qaumidh 
mA N ws Zon Ll BZZ YM ro Ea TH AN Pe 
> ° & ° . 5 
-e A bd ri Ag 
inilah tuhan- inilah dia ber- terbit matahari dia maka orang-orang 
ku kata melihat ketika 77 yang tersesat 
dhallin (77) Falammā ra-asy syamsa bāzighatan qāla hādzā rabbi hadza 
AN s Sr oA Ay Re 7 w 2”) AA lg Gm! Tarz r 
O GE Ga Es ÓL apo J ob 
— 9 a s g ->° GI Pd - J . 
kalian dari apa berle- sungguh hai ka- dia terbenam maka lebih 
78 sekutukan yang pas diri aku umku berkata ketika besar 
akbar falamma afalat qāla yaqaumi inni bari-um mimma tusyrikūn (78) 
> / EPA "rz >o | P27 207 Ba 
.. Pu 
SAS SR D Dn P P j 
dan langit mencip- kepada wajahku/ aku meng- sungguh 
bumi takan yang diriku hadapkan aku 


Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal-ardha 


73. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi 
dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di 
waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah ia", 
dan di tangan-Nya-lah segala kekuasaan di waktu 
sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan 
yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi 
Maha Mengetahui. 

74. Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata 
kepada bapaknya, Azar, "Pantaskah kamu 
menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? 
Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu 
dalam kesesatan yang nyata". 

75. Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada 
Ibrahim kerajaan langit dan bumi dan (Kami 
memperlihatkan kerajaan langit dan bumi itu) agar 
dia termasuk orang yang yakin. 

76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah 
bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi 
tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: " Saya 
tidak suka kepada yang tenggelam". 

77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia 
berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi setelah bulan itu 
terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika 
Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, 
pastilah aku termasuk orang yang sesat". 

78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, 
dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". 
Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: 
"Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kamu persekutukan. 

79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku 
kepada (Alloh) yang menciptakan langit dan bumi, 
dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang 
benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Tuhan. 


80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. dia berkata: 
"Apakah kamu hendak membantahku tentang 
Alloh, padahal sesungguhnya Alloh telah memberi 
petunjuk kepadaku". Dan aku tidak takut kepada 
(malapetaka dari) sembahan-sembahan yang 
kamu persekutukan dengan Alloh, kecuali jika 
Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) 
itu. Ilmu pengetahuan Tuhanku meliputi segala 
sesuatu. Maka apakah tidak kamu ingat (itu) ?" 

81. Bagaimana aku takut kepada sembahan- 
sembahan yang kamu persekutukan (dengan 
Alloh), padahal kamu tidak takut 
mempersekutukan Alloh dengan sembahan- 
sembahan yang Alloh sendiri tidak menurunkan 
keterangan itu kepadamu untuk 
mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara 
dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh 


keamanan (dari malapetaka), jika kamu 
mengetahui? 

82. Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan 


kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat 
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang 
yang mendapat petunjuk. 

83. Dan itulah alasan Kami yang Kami berikan 
kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. 
Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki 
beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha 
Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 

84. Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan 
Ya'qub kepada Ibrahim. Kepada masing-masing 
(Ishaq dan Ya'qub) telah Kami beri petunjuk; dan 
kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri 
petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunan 
Nuh yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa 
dan Harun (juga telah Kami beri petunjuk). 
Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang- 
orang yang berbuat baik, 


AG Frar egr AN Ee zA nT Fr a.” 
ð - (Ya) a SA | An 3 © LU 
dia ber- kaum- dan memban- orang-orang yang dari/ ter- aku dan bu- pasrah/ 
kata nya tah kepadanya 79 mempersekutukan masuk kanlah ikhlas 
hanifa wama ana minal musyrikin (79) Wahajjaha qaumuh qāla 
A A pa A 5 Dr y — =s A 
w < > z - Z A . A s & JA a ” w e % E EA 
n GSi IG SA YI eoa y al Syari 
> dS 2 2 2 2 2 € ; 
dengan- kalian per- apa aku dan Dia telah me- dan Alloh ten- apa kalian akan 
Nya/ Alloh sekutukan yang takut tidak nunjuki aku sungguh tang membantahku 
atuhajjunni fil Ilahi waqad hadān wala akhāfu mā tusyrikūna bihi 
2 A 
ai Ës 2 Pa F a # I Pa Pd PEE A AT 2a SI 
WG Le A J gy D D Sa o II 
Maka apa- ilmu sesuatu segala Tuhan- meliputi sesuatu Tuhan- meng- jika ke- 
kah tidak ku ku hendaki cuali 
illa ay yasya-a rabbi syai-ā wasi'a rabbi kulla syai-in 'ilma afalā 
J; zÂ > ga C A A Lor, Z GA LAD, ZIL 
2 nEn C9 ena 9 ve J9 A 
dan kalian apa aku dan kalian ingat 
tidakkah sekutukan yang takut bagaimana 80 
tatadzakkarūn (80) Wakaifa akhāfu mā asyraktum walā 
>j DLA Re A a e 2 Sem! OAA A Az 
.* pon % 2 . : 2> . 
le a Ja œ L ah E SS E 
atas dengannya/ menu- tidak apa dengan kalian mem- bahwa kalian 
kalian tentang itu runkan yang Alloh persekutukan kalian takut 
takhāfūna annakum asyraktum billahi mā lam yunazzil bihi `alaikum 
( ) P TAN 2A > | T ANIN a > Í| A G LOPTA 
wW O ol A a yal gb Lb 
kalian me- kalian jika dengan lebih dua go- maka ma- kekuasaan/ 
81 ngetahui adalah keamanan berhak longan nakah keterangan 
sulthana fa-ayyul fariqaini aħaqqu bil-amni in kuntum ta`lamūn (81) 
si A Di II aa ea KAA Si 
° 6 b 2 > J >o . 
ke- bagi mere- dengan iman mereka men- dan mereka orang-2 
amanan mereka ka itu kezaliman mereka campur tidak beriman yang 
Alladzina āmanū walam yalbisū imanahum bizhulmin ulā-ika lahumul amnu 
pd 1 > y> ms Va ZATA ACA (ar) E LAL za 2A r 
de 2 Dp f .. As SM QI A- a 
atas Ibrahim Kami be- alasan/ dan orang-orang yang dan 
rikannya hujah Kami itulah 82 mendapat petunjuk mereka 
wahum muhtadūn (82) Watilka hujjatuna ātaināhā ibrahima `alā 
ANN Bar G [1 Ger A & 7 > y rr Lr Ir žá G a 
(ar) 2R EA $ . Aj > è " e F 
ame AN Ab, ol $ GA ee C2 Aa g2 
Maha Me- Maha- Tuhan sesung- Kami siapa beberapa Kami kaum- 
83 ngetahui bijaksana kamu guhnya kehendaki yang derajat tinggikan nya 


qaumih narfa`u darajātim man nasya" inna rabbaka hakimun `alīm (83) 


EA 

Z 2A y PR PA v $ & S 2A DL L Z \ 74 L DELLS 
Vp D AWE Sa gaal I E 

dan Kami beri masing- dan Ishaq kepa- dan Kami 

Nuh petunjuk masing Ya`qub danya berikan 

Wawahabnā lahu is-ħāqa waya`qūb kullan hadainā wanūĥħan 

A a S yer A pa D MIA > P AZ > 1 DIr 
Er Aas ah” AD> a J oa LA 
dan dan Su- Dawud keturu- dan sebe- dari Kami beri 
Ayyub laiman nannya dari lum itu petunjuk 


hadainā min qabl wamin dzurriyyatihi dawada wasulaimāna wa-ayyūba 


AN Yea >28? ?% ANG Bra Ng 
(as) ERA j $ KA : 
AI SF AIS Ora 
orang-2 yang Kami dan demi- dan 
84 berbuat baik membalas kianlah Harun 


wayūsufa wamūsā wahārūn wakadzālika najzil muhsinin (84) 


N 
oN Y s> J | 7w a A, y z 
w foh a] o2 l oes 
orang-orang ter- semu- dan dan 
85 yang saleh masuk anya Ilyas “Isa 


Wazakariyya wayahya wa'isa wa-ilyas kullum minash shalihin (85) 


\ DAL Z À A| 
oA ayy 
dan dan 
Musa Yusuf 


TA Pa 
sE 
dan 


Yahya 


dan 


Zakaria 


L A £? F A A Pa LI. PP ES D I A l > y P 
atas Kami dan masing- dan Luth dan dan dan Ismail 
lebihkan masing Yunus Ilyasa` 

Wa-isma'ila walyasa`a wayūnusa walūthā wakullan fadh-dhalnā `alal 

. Cad . ee 3 è (m) . 
Pa PA MSI au D Kela 
dan Kami telah dan saudara-2 dan keturunan bapak-2 dan dari/ umat/ semes- 
memilih mereka mereka mereka mereka di antara 86 ta alam 


“alamin (86) Wamin aba-ihim wadzurriyyatihim wa-ikhwanihim wajtabain 


DI 


k > AA A w aera 7 
gan al sa d GD paii bie 


Dia mem- Alloh petunjuk demikian- yang 
beri petunjuk lah/ itulah 87 lurus 
wahadaināhum ilā shirātim mustaqim (87) Dzālika hudal lāhi yahdi 
Ag Z A dl Sr AAA ja PS r 

2 . > Ka 
Ig Le AR Sa | ya un C 
mereka apa yang dari niscaya mereka mem- dan hamba- 
adalah (amalan) mereka hilanglah  persekutukan kalau hamba-Nya 


bihi may yasya-u min 'ibadih walau asyrakū laħabitha `anhum ma kana 


āhum 


J A 


jalan ke- dan Kami beri 
pada petunjuk mereka 
> ST D IS 
w steUa DA g 
dari /di- Diake- siapa dengan- 
antara hendaki yang nya 


Ki DM KA gi AI gia 
ya 19 2 yg Pà .. OA £ B NM Opla 
dan ke- dan kitab telah Kami orang-2 mereka mereka 
nabian hikmah beri mereka yang itulah 88 kerjakan 


ya`malūn (88) 


Ulā-ikal ladzina ātaināhumul kitāba walħukma wannubuwwah 


\ A Z 25 PA a Az z 
> z ua D. 2 Í ya r . D PA y Pa ne ga A £ 
San kg yi Cp g 5 a Yia ye jS ob 

I I r Pa A 
dengan orang-2 pada- tidaklah kaum pada- Kamime- maka mere- pada- meng- maka 
yang ingkar nya mereka nya nyerahkan sungguh ka ini nya ingkari jika 
fa-iy yakfur bihā hā-ulā-i faqad wakkalna bihā qaumal laisū bihā bikāfirīn 
ng > A ö, 72 2 j F / = | ANN 
.. - SAN AI Aw a 2. 5 
: s (M) 
Y JS sal aa dl Sa ga AJl 
tidak kata- ikuti- maka dengan (oleh) diberi orang-2 mereka 
kanlah lah ia petunjuk mereka Alloh petunjuk yang itulah 89 
(89) Ula-ikal ladzina hadal Ilah fabihudahumuq tadih qul lā 
OA a a A a KiE 
EA r c$ 2 NI ol | ° | r T o | 
untuk umat/ peringatan kecuali/ ia tidak upah atas- aku minta ke- 
90 seluruh alam hanyalah lain nya pada kalian 
as-alukum `alaihi ajrā in huwa illa dzikra lil'alamin (90) 
a Zo oss 22 AP SEK AE A Ge Y, IA a 
> o x v sb > æ ° .. r D - 
SS o g de ANI Jl be PIC >l Dan A AN la, Leg 
sesuatu dari ma- atas Alloh menu- tidak mereka ke-  penghor- semes- Alloh mereka dan 
pun nusia i runkan berkata tika matan tinya hormati tidak 
Wama qadarul Ilaha haqqa qadrihi idz qālū ma anzalal lāhu `alā basyarim min syai“ 


85. dan Zakaria, Yahya, 'Isa dan Ilyas. Mereka 
semua termasuk orang-orang yang shaleh. 

86. dan Ismail, Ilyasa', Yunus dan Luth. Masing- 
masing Kami lebihkan derajat mereka di atas umat 
(semesta alam), 

87. Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebagian dari 
bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan 
saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih 
mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) 
dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 
88. Itulah petunjuk Alloh, Dia memberi petunjuk 
dengan Al Qurān kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya 
mereka mempersekutukan Alloh, niscaya lenyaplah 
dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. 
89. Mereka itulah orang-orang yang telah Kami 
berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang- 
orang (suku Quraisy) itu mengingkari Al Qurān, 
maka sesungguhnya Kami akan menyerahkan Al 
Qurān kepada kaum yang sekali-kali tidak akan 
mengingkari Al Qurān itu. 

90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Alloh, maka ikutilah petunjuk 
mereka. Katakanlah: " aku tidak meminta upah 
kepadamu dalam menyampaikan (Al Quran)". Al 
Qurān itu tidak lain hanyalah peringatan untuk 
seluruh alam. 


91. Dan mereka tidak menghormati Alloh dengan 
penghormatan yang semestinya, di kala mereka 
berkata: "Alloh tidak menurunkan sesuatupun 
kepada manusia". Katakanlah: "Siapakah yang 
menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa 
sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu 
jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang 
bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebagian dari 
kitab) dan kamu sembunyikan sebagian besar dari 
isi kitab tersebut, padahal telah diajarkan 
kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu 
belum ketahui?" Katakanlah: "Alloh-lah (yang 
menurunkan kitab tersebut)", kemudian biarkanlah 
mereka bermain-main dalam kesesatannya. 

92. Dan ini (Al Qurān) adalah kitab yang telah Kami 
turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab 
yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu 
memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul 
Qura (Mekah) dan orang-orang yang disekitar 
penduduk mekah itu. Orang-orang yang beriman 
kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman 
kepada Al Qurān dan mereka selalu memelihara 
salatnya. 

93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang 
yang membuat kedustaan terhadap Alloh atau ia 
berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", padahal 
tidak ada diwahyukan sesuatupun kepadanya, dan 
orang yang berkata: " Saya akan menurunkan 
seperti apa yang diturunkan Alloh". Alangkah 
dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu 
orang-orang yang zalim berada dalam tekanan 
sakratulmaut, sedang para malaikat memukul 
dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah 
nyawamu". Di hari ini kamu dibalas dengan siksa 
yang sangat menghinakan, karena kamu selalu 
mengatakan terhadap Alloh (perkataan) yang tidak 
benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan 
diri terhadap ayat-ayat-Nya. 


wW 7# \ 2A AT > o MN 
EA Sa bg P A a SA GS <j Jy Sa j: 
bagi ma- dan pe- cahaya Musa dnai datang yang Kitab menu- siapa kata- 
nusia tunjuk nya (dibawa) runkan kanlah 
qul man anzalal kitābal ladzi jā-a bihi musa nūraw wahudal linnās 
a j F Jar WAS Es RS pesan EE poaz ⁄ K Z 
kalian belum/ apa dan kalian keba- dan kalian kalian perli- lembaran-2 kalian ja 
ketahui tidak yang diajarkan nyakan sembunyikan hatkannya kertas dikan dia 
taj alūnahū qarāthisa tubdūnahā watukhfūna katsirā wa`ullimtum mā lam ta`lamū 
Groa a aana n auaa a A a 
. PS e. 2 e. A æ 
| > Ii 
mereka ber- kesesatan di biarkanlah kemu- Alloh kata- bapak-2 dan kalian 
91 main-main mereka dalam mereka dian kanlah kalian tidak 
antum wala aba-ukum qulil lāhu tsumma dzarhum fi khaudhihim yal`abūn (91) 
L 
SAN DAA PED 5 ir A w MA l, rÀ A EA Z NF 
A AV N SA Salt y Lia A Pi ES lis 
dan agar kau kedua antara yang yang mem- yang telah Kami Kitab dan 
peringatkan tangannya (kitab) benarkan diberkahi turunkannya ini 
Wahādzā kitabun anzalnāhu mubārakum mushaddiqul ladzi baina yadaihi walitundzira 
f 2A 2$ ASN Zf 2p 7A 1 ÈK DLS Lr A? ZA 
° . pa e te ` a d 
A OA BNI STAN Sy U5 UAI Sala 
dengannya/ mereka dengan/ ke- mereka dan orang- di seki- dan Ummul Qura/ 
kepadanya beriman pada akhirat beriman orang yang tarnya orang-2 Mekah 
ummalqurā waman ĥħaulahā walladzina yu“minūna bil-akhirati yu“minūna bihi 
Ar a | MY (ac) Z > A. yA ø DALI 
de SR ya AS ia w 9Y - So J Wan 
atas/ter- ia mem- daripa- yang le- dan sia- mereka meme- salat atas dan 
hadap buat-buat da orang bih zalim pakah 92 lihara/ menjaga mereka mereka 


wahum `alā shalātihim yuħāfizhūn (92) Waman azhlamu mimmanif tara `alal 


AA P P p 
£ - 2/0 Boh d a yg a 

Ji J6 A9 SS A z D | CA Ie a E dl 

saya akan ber- dan sesuatu kepa- dan kepada telahdi- jia ber- atau kedus- Alloh 
menurunkan kata orang danya yukan tidak saya wahyukan kata taan 
lāhi kadziban au qāla ūĥħiya ilayya walam yūĥa ilaihi syai-uw waman qala sa-unzilu 

y E 

sai aa a ARA S| ES A TAN Ja É Ja 
maut/ kesengsara- da- orang-orang ke- kalian seki- Alloh menu- apa se- 
mati an/sekarat lam yang zalim tika lihat ranya runkan yang perti 


mitsla mā anzalal lāh walau tara idzizh zhālimūna fi ghamaratil mauti 


sar aA A A n eE Ki 
g A eL So ga m o pA 
hari jiwa/ nya- keluar- tangan-tangan mengembang- dan 
ini wa kalian kanlah mereka kan/ memukulkan malaikat 
walmala-ikatu bāsithū aidihim akhrijū anfusakum alyauma 
wr? 1 Dr Y Pa P AAL sa aF AA 2/2 
- * w e >l? an Pa a Pad e AA : - 
A m w de oy DO owl dlie Ds 
Pad 
benar tidak Alloh atas/ter- kalian me- kalian dise- menghi- siksaan kalian 
hadap ngatakan adalah babkan nakan dibalas 
tujzauna `adzābal huni bima kuntum taqūlūna `alal lāhi ghairal ħaqqi 
` K l> AA 2 PALA GY) D? A z Z Ma N | sr A 
D o $ | A gg * e o 
SG bn 9 S OIN yg œ OS a 
sendiri- kalian datang dan a menyom- ayat- dari/ter- dan kalian 
sendiri kepada Kami sungguh 93 bongkan diri ayat-Nya hadap adalah 
wakuntum `an āyātihi tastakbirūn (93) Walaqad jitumūna furādā 
Sa oah, RA a Ae a G Ra a 
punggung di bela- Kami karuniakan apa dan kalian kali per- Kami mencip- seperti 
kalian kang kepada kalian yang tinggalkan tama takan kalian 


kamā khalaqnakum awwala marratiw wataraktum mā khawwalnakum wara-a zhuhūrikum 


Eai A a AN E AA DAA > 2 r A TA PAPA 
2 (r ia 

sekutu- di antara bahwa kalian orang-2 pemberi sya- beserta Kami dan 

sekutu kalian mereka anggap yang faat kalian kalian melihat tidak 


- — x v= 7 `~ T zk 
wama nara ma'akum syufa`ā-akumul ladzina za`amtum annahum fikum syuraka 


(£) ter >A Ê 27 2A A PA P A pa 
Sa? er. a LE = aea A 
kalian sang- adalah apa dari dan telah antara telah sung- 

94 ka/ anggap kalian yang kalian sesat/ lenyap kalian terputus guh 


laqat taqath-tha`a bainakum wadhalla 'ankum mā kuntum taz`umūn (94) 


A Az M y 2? s72 à DA D... Pa \ Z 
si a G A d a alg 
EA gia D a | EE Soio -t b l ol 
dan me- yang dari yang Dia menge- dan biji biji- mem- Alloh sung- 
ngeluarkan mati hidup luarkan buah-buahan bijian belah guh 


Innal lāha fāliqul ħabbi wannawā yukhrijul ħayya minal mayyiti wamukhrijul 


LA PPE e a K ai a i 


I 
pagi Dia mem- kalian maka Alloh demi- yang dari yang 
belah 95 berpaling mengapa kian hidup mati 


mayyiti minal ħayy dzālikumul lāh fa-annā tu“fakūn (95) Faliqul ishbahi 


->F K Sg Pa TA ZILLA 
LS 9 do ab, 


dan Dia 
menjadikan 


Arl a IA- LEATA 
e 1 

keten- demikian- per- dan dan ber- malam 
tuan lah/itulah hitungan bulan matahari istirahat 


waja`alal laila sakanaw wasy-syamsa walqamara husbana dzālika taqdirul 


sam! 222 a2 CA dd SL > KA LAS AAS s”? > 
| o a . | | (1) | è SAN 
an p oS Jas gil m CY a a 
agar menun- bintang- untuk men- yang dan Maha Maha- 
juki kalian bintang kalian jadikan Dia 96 Mengetahui kuasa 


'azizil `alim (96) Wahuwal ladzi ja`ala lakumun nujūma litahtadū 


Pa y 2 LDL LA Dr Ë ssr? 1P A,A 
r 2A, 27 2i - y | g D e a iZ w z À A >° Pa 
2 a 2 Mj gY uwr J9 P '9 pl Salb E) k 
mereka bagi kaum/  ayat-ayat/ Kami telah sung- dan darat- kegelapan da- dengan- 
mengetahui orang-orang tanda-tanda menjelaskan guh lautan an lam nya 
bihā fi zhulumātil barri walbahr qad fash-shalnal āyāti liqaumiy ya`lamūn 
& eror 2 Ar OA P a na P >% > A AG. D b AI AA 
A yy” s - w . o w > a’ > . (w) 
(9 D 2 2 = |3 Ori Ie f Lai SJ | 9 7 
dan tempat maka tem- satu/ jiwa/ dari mencipta- yang dan 
simpanan pat menetap seorang diri kan kalian Dia 97 
(97) Wahuwal ladzi ansya-akum min nafsiw wahidatin famustaqarruw wamustauda' 
Cai 
PREPA Be A As (an) Z? Seng, PZ ý ye 2G 2z 
menu- yang dan mereka bagi kaum/ ayat-ayat/ Kami telah sung- 
runkan Dia 98 memahami orang-orang tanda-tanda menjelaskan guh 
qad fash-shalnal āyāti liqaumiy yafqahūn (98) Wahuwal ladzi anzala 
A ? EEA n K Z rl pe E A P 
& & A š n . . Z w | : 
daripa- maka Kami sesuatu/ segala tumbuh- dengan- lalu Kami air langit dari 
danya keluarkan macam tumbuhan nya keluarkan 


minas sama-i ma-an fa-akhrajnā bihi nabāta kulli syai-in fa-akhrajnā minhu 


A 
P > z5 2 C ZA AA Az A D PEA 
. *. . p - A 
r d ya p 
mayang- dari pohon dan yang bersu- butir dari pa- Kami ke- (tanaman) 
nya kurma dari sun-susun buah danya luarkan menghijau 
khadhiran nukhriju minhu habbam mutarākibaw waminan nakhli min thal`ihā 
yang dan anggur dari dan kebun- menjulai tangkai- 
serupa delima zaitun kebun tangkai 


qinwānun dāniyatuw wajannātim min a`nābiw wazzaitūna warrummāna musytabihaw 


94. Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami 
sendiri-sendiri seperti Kami menciptakan kamu 
pertama kali, dan kamu tinggalkan apa yang telah 
Kami  karuniakan kepadamu di belakang 
punggungmu (yakni dunia); dan Kami tiada melihat 
besertamu pemberi syafaat (kepada) kamu yakni 
orang-orang yang kamu anggap bahwa mereka itu 
sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh 
telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan 
telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu 
anggap (sebagai sekutu Alloh). 

95. Sesungguhnya Alloh menumbuhkan butir 
(padi-padian) dan biji buah-buahan (kurma). Dia 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang 
memiliki sifat-sifat) demikian ialah Alloh, maka 
mengapa kamu masih berpaling (dari Al Qurān)? 
96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan 
malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) 
matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah 
ketentuan Alloh Yang Maha Kuasa lagi Maha 
Mengetahui. 

97. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang 
untukmu, agar kamu menjadikan bintang-bintang 
itu petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat 
(atau tanda-tanda kebesaran) Kami kepada orang- 
orang yang mengetahui. 

98. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa 
yang satu, maka (bagimu) ada tempat tetap dan 
tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami 
jelaskan ayat-ayat (atau tanda-tanda kebesaran) 
Kami kepada orang-orang yang memahami (Al 
Quran). 

99. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari 
langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu 
segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami 
keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman 
yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman 
yang menghijau itu butir buah yang bersusun- 
susun; dan dari mayang kurma mengurai tangkai- 
tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, 
dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang 
serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah 
buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 
(perhatikan pulalah) kematangan buah itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda- 
tanda (kekuasaan Alloh) bagi orang-orang yang 
beriman. 


100. Dan mereka (orang-orang musyrik) 
menjadikan jin itu sekutu bagi Alloh, padahal 
Alloh-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka 
berbohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya 
Alloh mempunyai anak laki-laki dan anak 
perempuan", tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. 
Maha Suci Alloh dan Maha Tinggi dari apa yang 
mereka sifatkan. 

101. Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia 
mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai 
isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia 
mengetahui segala sesuatu. 

102. (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu 
ialah Alloh Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain 
Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; 
dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. 

103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan 
mata, sedang Dia dapat melihat segala yang 
kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui. 

104. Sesungguhnya telah datang kepadamu 
beberapa pandangan (bukti-bukti yang terang) dari 
Tuhanmu; maka barang siapa melihat (kebenaran 
itu) maka (manfaat kebenaran itu) bagi dirinya 
sendiri; dan barang siapa buta (tidak melihat 
kebenaran itu), maka kerugian atasnya. Dan aku 
(Muhammad) sekali-kali bukanlah penjagamu. 

105. Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat- 
ayat Kami supaya (orang-orang yang beriman 
mendapat petunjuk) dan supaya orang-orang 
musyrik mengatakan: "kamu telah mempelajari 
ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)", dan supaya Kami 
menjelaskan Al Qurān itu kepada orang-orang 
yang mengetahui. 


AN . D ü orr LAPAR PORA \ ~Â ZA à NCA SKL 
Ah 3 ol pa AW A Sa Si l DA ASS 
2 8 ol a3 a l gy al da A 
yang pada sesung- dan kema- ber- ke- buah- ke- perhati- serupa dan 
demikian guhnya tangannya buah tika nya pada kanlah tidak 


waghaira mutasyābih unzhuru ilā tsamarihi idzā atsmara wayan`ih inna fi dzālikum 


LLLA gz -ry A \ $ PINI orv 
raal N Ea a e O aa a DN 
-9 p | Lr . 2 ri OA L 
dan/padahal Dia jin sekutu- bagi dan mereka mereka bagi kaum/ sungguh ada 
menciptakan mereka sekutu Alloh menjadikan 99 beriman orang-orang tanda-tanda 


la-āyātil liqaumiy yu“minūn (99) Waja`alū lillahi syurakā-al jinna wakhalaqahum 


yZ NRS ĉ NLL Lla S A AE 
dari dan Maha- Maha- A pe- an dan anak anak bagi-Nya dan mereka 
apa yang tinggi suci Dia ngetahuan tanpa perempuan laki-laki (Alloh) berbohong 


wakharaqū lahū banina wabanātim bighairi `ilm subhanahu wata'ala `ammā 


y 
LI a aE l a CO aoa 
j9 Si G 2) 9 TOSA IN N D2 
anak bagi- terjadi bagai- dan langit Pen- mereka 
Nya mana bumi cipta 100 sifatkan 
yashifūn (100) Badi'us samawati wal-ardhi anna yakūnu lahū waladuw 
sT 
D ni Ag ( K i PE Aan ag : 9 
Maha Me- se- dengan dan se- segala dan Dia teman wa- bagi- ada dan 
101 ngetahui suatu segala Dia suatu ciptakan nita (istri) Nya tidak 


walam takul lahū shahibah wakhalaqa kulla syai-in wahuwa bikulli syai-in `alim (101) 


w p A z \ ` A \ 
SE J Ii Í d Y K a 


sesuatu segala Pencipta Dia selain tuhan tidak Tuhan Alloh demikian 
ada kalian itulah 
Dzālikumul lāhu rabbukum lā ilāha illā huw khāliqu kulli syai-in 
PET A È yg a 
dicapai-Nya tidak pemelihara sesuatu segala atas dan maka sem- 
dapat 102 Dia bahlah Dia 
fa`budūh wahuwa `alā kulli syai-iw wakil (102) Lā tudrikuhul 
AAS A A? A SAS 27 A Sg PI Aiae 
CO KA dł Cay 
DH a SI i m SA 
Maha Me- Maha- dan penglihatan dapat men- dan/ se- penglihat- 
103 ngetahui halus Dia capai/ melihat dang Dia an (mata) 


absharu wahuwa yudrikul abshara wahuwal lathiful khabir (103) 


21r PEA SP CA”, > aA A >< 
A Pa 
PE A9 pena Per Ye? 3; JH D 3 Aa J9 
buta dan barang maka untuk melihat maka ba- Tuhan dari beberapa telah datang sung- 
siapa dirinya sendiri rang siapa kalian pandangan pada kalian guh 


Qad ja-akum basha-iru mir rabbikum faman abshara falinafsihi waman `amiya 


AvA IG OA G, PR AAA 
a meng- dan demi- E atas aku dan bu- maka 
ulang-ulang kianlah 104 penjaga kalian kanlah atasnya 
fa`alaihā wama ana `alaikum biĥħafizh (104) Wakadzalika nusharriful 
O D a y D A eNi 
ri <2 L pa z’ 29 2 F re 

mereka me- bagi kaum/ dan agar Kami kamu telah dan supaya ayat- 
105 ngetahui orang-orang menjelaskannya mempelajari mereka berkata ayat 


ayati waliyaqūlū darasta walinubayyinahū liqaumiy ya`lamūn (105) 


: AA T 
pa 2 DI S TA CA Pan po LS PAAA 5 [1 PK pa A S > 
. ? $ . $ 3 “ 
o oel Aa Y a Yy DDSA SI al 
dari dan berpa- Dia kecuali/ tuhan tidak Tuhan- dari kepa- diwah- apa ikuti- 
linglah kamu selain ada mu damu yukan yang lah 
Ittabi` mā ūĥħiya ilaika mir rabbika lā ilaha illa huw wa-a`ridh `anil 
e DK a K e a E O 
mde n 9 r a - 9 NM aa 
atas Kami menja- dan mereka mem- (agar) Alloh meng- dan orang-orang 
mereka dikan kamu tidak  persekutukan tidak hendaki kalau 106 musyrik 
musyrikin (106) Walau sya-al lāhu mā asyrakū wamā ja`alnāka `alaihim 
PA o Su (EN) ES; > K A pg En aer 
SENI x 2 n7 A me CN 2 n 
; pa r 
(sesembahan) kalian me- dan dengan atas kamu dan tidak/ penjaga 
yang maki-maki jangan 107 pemelihara mereka bukan 
hafizha wamā anta `alaihim biwakil (107) Wala tasubbul ladzina 
PAA rz ns 2 DS NA? y A Ir y l sA 2r 
w an 2 7 w W A e w . 2a > 2 
6 . r 4 . 
CS AS ple m ae a a Bp D AN 
m P 
Kami hiasi demi- penge- dengan ti- melampaui Alloh maka mereka Alloh selain dari mereka se- 
pandangan kianlah tahuan dak/tanpa batas akan memaki ru/sembah 
yad`ūna min dūnil lāhi fayasubbul lāha `adwām bighairi 'ilm kadzālika zayyanna 
K ra 2 AA AT > 2A >% > wf JI DA en ELA A az 
F Oo E ea w d A e a NN 
Aar 
mereka dengan lalu Dia terang- tempat kem- Tuhan kepa- kemu- pekerjaan umat bagi 
adalah apayang kan pada mereka bali mereka mereka da dian mereka setiap 
likulli ummatin `amalahum tsumma ilā rabbihim marji uhum fayunabbi-uhum bima kānū 
BA 2A? > EA 1l DI ) DALA ZAA AN 2 Âs or 
Cad o r 2 ` > w .. . 2 
PA P Pe AA a ged QE > 
suatu datang kepa- sungguh sumpah kesung- dengan dan mereka mereka 
mukjizat da mereka jika mereka guhan Alloh bersumpah 108 kerjakan 


ya`malūn (108) Wa-aqsamiu billāhi jahda aimānihim la-in jā-at-hum āyatul 


S I 
PAPA EA GA 2 w 


< l „KA A yA b A Aan)? KA rA ar 3 
LGA i G l i AY O G R 


apa- bahwa kalian dan Alloh di mukjizat sungguh kata- pada- tentu mereka 
hanyalah kanlah nya akan beriman 


bila sungguh sadar tidak sisi itu 
layu“minunna bihā qul innamal āyātu `indal lāh wama yusy`irukum annaha idzā 


P PRAI AA PIT >Il 2 Pran PON 7>% 29 r > 
2 > - ° -o (144) e A e e 7 
3) K alan A KAH 9g a SE yY CO Ad 
tidak sebagai- dan penglihat- hati dan Kami me- mereka tidak datang ia/ 
mana an mereka mereka mutarbalikkan 109 beriman mukjizat 


jā-at lā yu*minan (109) Wanuqallibu af-idatahum wa-abshārahum kamā lam 


A 
AN Zoss? > Me . SAATLI gre Ku 
Q) og plab G Pa e i 
mereka ke- kedurhakaan/ da- 

110 i bingungan kesesatan mereka lam 

yu“minū bihi awwala marratiw wanadzaruhum fi thughyānihim ya`mahūn (110) 


mA K A 

e S 
D hmg 
dan Kami bi- kali per- dengannya/ mereka 
arkan mereka tama kepadanya beriman 


A Z 
CS SA Di aii AT G i, g 
dan berbicara malaikat kepada Kami me- Kami dan 
dengan mereka mereka nurunkan sekiranya 


dan Kami orang 
mengumpulkan mati 
Walau annanā nazzalnā ilaihimul malā-ikata wakallamahumul mautā wahasyarna 


P y P y gg D 7 - ma $., p Z AA P TA pa 
w A” <| a H 2 A A s K w ” ? a K 2 A4 
akan Alloh menghen- jika ke- akan ber- adalah tidak berha- se- segala atas 

tetapi daki cuali iman mereka mereka dapan suatu mereka 


` ina ner m Se an a k -En T z= va 
alaihim kulla syai-in qubulam ma kānū liyu mina illa ay yasya-al lāhu walakinna 


106. Ikutilah apa yang telah diwahyukan 
kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain 
Dia; dan berpalinglah kamu dari orang-orang 
musyrik. 

107. Dan kalau Alloh menghendaki, niscaya 
mereka tidak mempersekutukan(Nya). Dan Kami 
tidak menjadikan kamu sebagai penjaga bagi 
mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah 
pemelihara bagi mereka. 

108. Dan janganlah kamu memaki sembahan- 
sembahan yang mereka sembah selain Alloh, 
karena mereka nanti akan memaki Alloh dengan 
melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah 
Kami jadikan setiap. umat menganggap baik 
pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan 
mereka tempat kembali mereka, lalu Dia 
memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu 
mereka kerjakan. 

109. Mereka bersumpah dengan nama Alloh 
dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika 
datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah 
mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: 
"Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada 
di sisi Alloh". Dan tahukah kamu, bahwa apabila 
mukjizat (ayat-ayat itu) datang, mereka tidak juga 
akan beriman. 

110. Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati 
dan penglihatan mereka seperti mereka belum 
pernah beriman kepada Al Qurān pertama kali, dan 
Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka 
sehingga mereka kebingungan. 

111. (8) Kalau sekiranya Kami turunkan 
malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang 
telah mati berbicara dengan mereka dan Kami 
kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan 
mereka, niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, 
kecuali jika Alloh menghendaki, akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui. 


112. Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap 
nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) 
manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka 
membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan- 
perkataan yang palsu untuk menipu (manusia). 
Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka 
tidak mengerjakan perbuatan itu, maka 
tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada- 
adakan. 

113. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang 


tidak beriman kepada kehidupan akhirat 
cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa 
senang kepada bisikan itu dan supaya mereka 


mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan. 

114. Maka patutkah aku mencari hakim selain 
dari Alloh, padahal Dialah yang telah menurunkan 
kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? 
Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab 
kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al 
Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan 
sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali 
termasuk orang yang ragu-ragu. 

115. Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al Quran) 
sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada 
yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya 
dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang- 
orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan 
menyesatkanmu dari jalan Alloh. Mereka tidak lain 
hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan 
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap 
Alloh). 


AI A “a > AN AN PES DELA pe z 
A w‘ a a S7 K r 2 A 
P $ , 
laaie D K Úlla O 9 (AW) O UgL enS 
La 
musuh nabi bagi Kami dan de- mereka bodoh/ kebanyakan 
tiap-tiap jadikan mikianlah 111 tidak mengetahui mereka 
aktsarahum yajhalūn (111) Wakadzalika ja`alnā likulli nabiyyin `aduwwan 
Da UI A A AI 
ÓD Rd Se” D P aN Ab 
palsu yang sebagian kepada sebagian mem- manusia setan- 
indah-indah yang lain mereka bisikkan jin setan 


syayathinal insi wal jinni yūħi ba`dhuhum ilā ba`dhin zukhrufal 


2AL2 PD PS EAA TOEA 2 2È A a P sa 
æ o . PAR 2 Cad 
La ja Y ma baad be ely ABr pE 59 DIS Jal 
.. $ ” 
mereka meng- dan apa maka tinggal- mereka me- tidak- Tuhan- meng- dan tipuan/ perkataan 
ada-adakan yang kan mereka ngerjakannya lah mu hendaki jika menipu 
qauli ghurūrā walau syā-a rabbuka mā fa`alūh fadzarhum wamā yaftarūn 
Pai 
Aar asa Li a en í Dad 
kag MM x . S P e - 2 À Cad Avs) 
A DAS Y Da a l 4 SAN 
kepada ha- mereka tidak orang-2 hati kepadanya dan supaya 
ri akhirat beriman yang (bisikan) cenderung 112 
(112) Walitash-gha ilaihi af-idatul ladzina lā yu“minūna bil-ākhirati 
À PE RAA AN r È 7 2 $ A P DA L DPA s r 
w e . a ay > . o v L21 II 
a wal Or) e D ALA Le \ a3 Aa ; 
P a ri AP) P) 2 ð 22 
Alloh apakah orang-2 yang mereka apa dan supaya me- dan supaya se- 
selain 113 mengerjakan yang reka kerjakan nang kepadanya 


waliyardhauhu waliyaqtarifū mā hum muqtarifūn (113) Afaghairal lāhi 


G 


EF GA PAN îl | Ii D | EA PD > 2A 
Cad * o 
Warn SESI D A SJ 9 2 
terperinci Kitab kepada menu- yang dan hakim aku 
i kalian runkan Dia mencari 
abtaghi ħakamaw wahuwal ladzi anzala ilaikumul kitāba mufash-shalā 
aN NAA > » aea FA rel PES EALA ro f| ASSN S3; 
g 2 b5 J2 =: a. 
dengan Tuhan- dari diturun- bahwa- mereka Kitab Kami datangkan dan orang-2 
sebenarnya mu kan sanya ia mengetahui kepada mereka yang 
walladzina atainahumul kitāba ya`lamūna annahū munazzalum mir rabbika bilhaqq 
Z P Pg 2 GII NI l> Z gr À P 
fi 45 an D © RR D SK 
dengan Tuhan- kalimat dan telah orang-orang dari ada maka 
kebenaran mu sempuma 114 yang ragu kalian jangan 


falā takūnanna minal mumtarin (114) Watammat kalimatu rabbika shidqaw 


5 G PA e E a y {iz 


Maha Me- Maha Men- dan pada ka- mengubah- tidak dan 
p 115 ngetahui dengar Dia limat-Nya ubah dapat keadilan 
wa`adlā lā mubaddila likalimatih wahuwas sami'ul `alim (115) Wa-in 
& A Pg 

j L V £ 2 D 1 2 S A 

2 w a 2L mi A Dp s > & >44 
e 5 e a 

d W a A a D G o S 
tidak- Alloh jalan dari ia menyesat- muka di orang keba- kalian 
lah kan kamu bumi nyakan mengikuti 


tuthi` aktsara man fil ardhi yudhillūka `an sabilil lāh iy 


A a RA BRA Ni U A z | Si Laa I7 
a éb’ oll UY opez YI > os L OA 
Dia- Tuhan- sesung- mereka kecuali/ me- danti- pra- kecuali/ mereka 

lah mu guhnya 116 berdusta hanyalah reka daklah sangka hanyalah mengikuti 


yattabi`ūna illazh zhanna wa-in hum illa yakhrushūn (116) Inna rabbaka huwa 


MO DAKI D P a SS Ii A 
orang-orang yang lebih me- dan jalan- dari tersesat siapa lebih me- 
117 mendapat petunjuk ngetahui Dia Nya yang ngetahui 


a`lamu may yadhillu `an sabilih wahuwa a`lamu bilmuhtadin (117) 


A [> ZA „2 > L A ` A 71 $s AAM P 
a? e > . > A 

(Ma) N OA 4a ol aze i e Ia | 
orang-2 yang kepada ayat- kalian jika atas- Alloh nama - dari apa makanlah 

118 beriman ayat-Nya adalah nya D (binatang) kalian 

Fakulū mimma dzukiras mul lāhi `alaihi in kuntum bi-ayatihi mu“minīn (118) 

L IR Pah dj A >Å A =- a San yrr 

Ks A39 alc per La \ LE 5 NI sÍ Le 9 

m 
Dia telah dan atas- Alloh nama dari apa kalian untuk bagi dan 
jelaskan sungguh nya Da (binatang) memakan tidak kalian tidaklah 


Wama lakum alla ta“kulū mimmā dzukiras mul lāhi “alaihi waqad fash-shala 


A A Z 

aa S m AAEren A 
Oo z a æ s 21I 43! ya Z S Da 
sungguh hendak keba- dan kepa- kalian apa ke- atas Dia ha- apa kepa- 


menyesatkan nyakan sungguh danya terpaksa yang cuali kalian ramkan yang damu 
lakum mā harrama `alaikum illa madh thurirtum ilaih wa-inna katsiral layudhillūna 


ARN Za 2A? EPA e Kn A, D > A IN 
KIAN Ha ga 2 Sb, dl AP Pe peran 


lebih me- Dia Tuhan- sesung- penge- dengan 
ngetahui mu guhnya tahuan tanpa 


Da hawa 
nafsu mereka 


kepada orang yang 
119 melampaui batas 
bi-ahwa-ihim bighairi `ilm inna rabbaka huwa a`lamu bilmu'tadin (119) 


A & A LS z yg P A 2AL r 
ol abba Y| adb 1539 
yang lahir/ 
tampak 


Fe > P f ~ pa A 
P a? Pai > o 

E X oy AN Zl 

dosa mereka orang-orang sesung- 

mengerjakan yang guhnya 

Wa-dzarū zhāhiral itsmi wabathinah innal ladzina yaksibūnal itsma 


dan ting- 
galkanlah 


dan yang dosa 
tersembunyi 


TI SIN M a SA 
di- tidak dari apa kalian dan ja- ja adalah dengan kelak akan 

sebut (binatang) memakan nganlah 120 perbuat mereka apayang diberi balasan 

sayujzauna bima kana yaqtarifūn (120) Wala ta“kulū mimma lam yudzkaris 

I gá Gi BA G ak a 
Log” Ma, dls Gead D ale a a 

ke- mereka setan-setan dan sesung- kefasikan/ dan sung- atas- Alloh nama 

pada bisikkan guhnya kejahatan guh dia nya 


mul lahi `alaihi wa-innaha lafisq wa-innasy syayathina layūħūna ila 


A S eo a AA aa 
Sar GIA m K ea LI Sa a RI 
ag orang- sungguh kalian menu- dan agar mereka kawan-kawan 
121 orang musyrik kalian ruti mereka jika membantah kalian mereka 


auliya-ihim liyujādilūkum wa-in atha`tumūhum innakum lamusyrikan (121) 


A y i; al a La To IK 
di (tengah- Pa A cahaya untuk- dan Kami maka Kami meng- mati adalah ataukah 
tengah ) nya jalan terang nya jadikan hidupkannya dia orang yang 


Awaman kana maitan fa-ahyainahu waja`alnā lahū nūray yamsyi bihi fin 


a TE S A 


Ea 


P 
demi- darinya keluar tidak kegelapan da- manusia 
kianlah dapat lam 


nasi kamam matsaluhu fizh zhulumati laisa bikharijim minha kadzalika 


CARA A 
Kami telah dan demi- (mereka) mereka apa bagi orang-2 


menjadikan kianlah 122 kerjakan yang kafir 
zuyyina lilkāfirina ma kānū ya`malūn (122) Wakadzalika ja`alnā 


serupa de- seperti 
ngan dia orang yang 


> , K / yA 
Ja pa oz) 


diperindah 
pandangan 


117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 
mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dia lebih mengetahui orang orang yang mendapat 
petunjuk. 

118. Maka makanlah binatang-binatang (yang 
halal) yang disebut nama Alloh ketika 
menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat- 
ayat-Nya. 

119. Mengapa kamu tidak mau memakan 
(binatang-binatang yang halal) yang disebut nama 
Alloh ketika menyembelihnya, padahal 
sesungguhnya Alloh telah menjelaskan kepada 
kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali 
kamu terpaksa memakan (sesuatu yang 
diharamkan oleh Alloh). Dan sesungguhnya 
kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak 
menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu 
mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang- 
orang yang melampaui batas. 

120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan 
yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang 
yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi balasan 
dengan apa yang telah mereka perbuat. 

121. Dan janganlah kamu memakan binatang- 
binatang yang tidak disebut nama Alloh ketika 
menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang 
semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya 
syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya 
agar mereka membantah kamu; dan jika kamu 
menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah 
menjadi orang-orang yang musyrik. 

122. Dan apakah orang yang sudah mati 
kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan 
kepadanya cahaya yang terang, yang dengan 
cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah 
manusia, serupa dengan orang yang berada dalam 
kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari 
sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi 
orang-orang yang kafir terhadap apa yang mereka 
kerjakan. 


123. Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap 
negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar 
mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan 
mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya 
sendiri, sedang mereka tidak menyadari. 

124. Apabila datang sesuatu ayat kepada 
mereka, mereka berkata: "kami tidak akan 
beriman sehingga diberikan kepada kami yang 
serupa dengan apa yang telah diberikan kepada 
utusan-utusan Alloh". Alloh lebih mengetahui di 
mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang- 
orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan 
di sisi Alloh dan siksa yang keras disebabkan 
mereka selalu membuat tipu daya. 

125. Barang siapa yang Alloh menghendaki akan 
memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia 
melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 
Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Alloh 
kesesatannya, niscaya Alloh menjadikan dadanya 
sempit penuh kesukaran, seolah-olah ia sedang 
mendaki ke langit. Demikianlah Alloh menjadikan 
kekejian kepada orang-orang yang tidak beriman. 
126. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat 
(Kami) kepada orang-orang yang memperhatikan. 
127. Bagi mereka (disediakan) tempat yang 
damai (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah 
Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh 
yang selalu mereka kerjakan. 

128. Dan pada hari Alloh menghimpunkan 
mereka semua (dan Alloh berfirman): "Hai 
golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak 
menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawan- 
kawan mereka dari golongan manusia: "Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya sebagian kami telah dapat 
kesenangan dari sebagian (yang lain) dan kami 
telah sampai kepada waktu yang telah Engkau 
tentukan bagi kami". Alloh berfirman: "Neraka 
itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di 
dalamnya, kecuali kalau Alloh menghendaki (yang 
lain)". Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi 
Maha Mengetahui. 


P A 
// Ëf. >29 A zr Ho aA A) í a s Pn 
P aad Com A o d 
dan di dalamnya agar mereka orang-2 yang pembesar- negeri tiap- pada 
tidaklah (negeri itu) memperdaya berdosa/jahat pembesar tiap 


fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkura fihā wamā 


Dog 2r 


282 Z 23937 > z Ag A 
eae Isl OR Pais G3 mh NI O pE 


datang kepa- dan mereka dan pada kecuali/ mereka mem- 
da mereka apabila 123 menyadari tidak diri mereka melainkan perdayakan 
yamkurūna illa bi-anfusihim wamā yasy`urūn (123) Wa-idzā ja-at-hum 
A G 
DAN A C A AH A K G Da A 
AN A | (E $ Ġ 3) , (CA pa yan p A 
Alloh Alloh rasul- diberi- apa seperti kami se- kami tidak mereka sesuatu 
rasul kan yang diberi hingga beriman berkata ayat 
ayatun qālū lan numina hatta nu“tā mitsla mā ūtiya rusulul lāh allāhu 
Z P 
s . o - 5 . 
mereka orang-orang akan kerasulan- Dia men- di lebih me- 
berdosa yang menimpa Nya jadikan mana ngetahui 
a`lamu haitsu yaj'alu risālatah sayu-shibul ladzina ajramū 
AN L832 ar 2A P E> Z LI y 7e BL s 
CD K ; 
P Dp Ip Ú J Ao DEA 9 ail Jc oo 
mereka mem- adalah dengan yang sangat dan Alloh di kecil/ke- 
124 buat tipu daya mereka apa yang pedih siksa sisi hinaan 
shaghārun 'indal lāhi wa`adzābun syadidum bima kana yamkurūn (124) 
P Toat f” 2 S aA Can y A >r. 
N Aw M ? . 
Dia ke- dan ba- untuk dadanya Dia mela- akan memberi untuk Alloh meng- maka sia- 
hendaki rang siapa Islam pangkan petunjuk-Nya hendaki pa yang 
Famay yuridil lāhu ay yahdiyahū yasyrah shadrahūŭ lil-islam wamay yurid 
Agan ya 21 Bea KIA D AA a 
Cd s ai e D e 
A Lole bp Ga DE Kah AW òl 
P 
ia seakan- kesukaran sempit dadanya Dia akan Dia menye- untuk 
mendaki akan menjadikan satkannya 


ay yudhillahū yaj`al shadrahū dhayyiqan harajan ka-annama yash-sha`adu 


r 
> o4 A AN DR Pr 8 : 
orang-orang atas a Alloh men- demikianlah langit di/ 
yang jadikan ke 
fis sama" kadzalika yaj`alul lāhur rijsa `alal ladzina 
EA aa NEEE Pa Awg Ar Z yr AN A 2A 7 
Ua s Gata d bie lis W O Y 
Kami telah sung- yang Tuhan- jalan dan mereka tidak 
menjelaskan guh lurus mu inilah 125 beriman 


lā yu“minūn (125) Wahādzā shirāthu rabbika mustaqimā qad fash-shalnal 


PA \ > 

>» r PA 29 sS 2 n \ 

w Je Re AH A $ In K S4 A Ep] | 
P. 

Tuhan di perda- rumah bagi mereka bagi /kepa- ayat- 

mereka sisi maian mereka 126 memperhatikan da kaum ayat 


āyāti liqaumiy yadz-dzakkarūn (126) Lahum darus salami 'inda rabbihim 


zA AA 27 Prr GY) PEA 2r BK r AA / PAUH 
gee aD paul P2 UU O 2 Ig ve perap 39 
semua- (Alloh) meng- dan pa- mereka mereka dengan pelindung dan 
nya himpun mereka da hari 127 kerjakan adalah apa yang mereka Dia 
wahuwa waliyyuhum bima kana ya`malūn (127) Wayauma yaħsyuruhum jami'ay 
DN AE SRK A KE Z „f A 
> g 2 -” e ` : & 
kawan-kawan dan manusia dari kalian sesung- jin wahai 
mereka berkata telah banyak guhnya golongan 


yāma`syaral jinni qadis taktsartum minal ins waqāla auliyā-uhum 


PA 
— F PEPEE Ap DLI y 2r 1| ADI 1L LI Dr y LAD > bd D w 
PA’ ° . ? A e. D . - Cad a y . 
yang ajal/ waktu dan kami dengan seba- sebagian telah mendapat Tuhan manusia dari 
kami telah sampai gian yang lain kami kesenangan kami 


minal insi rabbanas tamta`a ba`dhunā biba`dhiw wabalaghna ajalanal ladzi 


DaN A A BI AN ra a ME ag 143x 
sesung- Alloh meng- apa ke- di da- yang tempat ting- neraka (Alloh) bagi Engkau tentu- 
guhnya hendaki yang cuali lamnya kekal gal kalian berfirman kami kan waktunya 
ajjalta lana qālan nāru matswākum khalidīna fiha illa mā sya-al lah inna 
A Gab a KB aE O aa EL E 

- o r I JaN G9) pa 2 ri ng æ s 2) 
sebagian orang-orang sebagian Kami jadikan dan demi- Maha Maha- Tuhan- 
yang lain yang zalim pemimpin kianlah 128 Mengetahui bijaksana mu 


rabbaka hakimun `alim (128) Wakadzālika nuwalli ba`dhazh zhalimina ba`dhām 


2 

C T o a 

datang apakah dan jin hai mereka adalah dengan 
pada kalian belum manusia golongan 129 usahakan mereka apa 
bima kana yaksibūn (129) Yāma`syaral jinni wal-insi alam ya“tikum 
W Loa Aan a o ay aa 
a N Si Ee opa a H 
perte- dan mereka ayat-ayat- atas/ ke- mereka dari antara rasul- 
muan peringatkan kalian Ku pada kalian menceritakan kalian sendiri rasul 


rusulum minkum yaqush-shūna `alaikum āyāti wayundzirūnakum liqā-a 


>Å A 2 DS"! P ~x, do L A/ Bry A 
e w 7 A -We za .. y . & > ad 2 > Aa 
GU ad ies La ge GE ge a Ky 
dunia ke- dan telah me- diri kami atas kami men- mereka ini hari 
hidupan nipu mereka sendiri jadi saksi berkata kalian 


yaumikum hādzā qālū syahidnā `alā anfusinā wagharrat-humul hayatud dunya 


A) AK SAR = ZA N pA a7 
AW W Ajy DE Zo a d Ka 
> -y 
b4 7 Onn 9 AR C S t 2 
yang demi- orang-orang adalah bahwa sesung- diri mereka atas dan mereka 
kian itu 130 kafir mereka guhnya mereka sendiri menjadi saksi 
wa-syahidū alā anfusihim annahum kānū kāfirin (130) Dzalika 
AAS PA arz 7A A? A rA di Sa T ă ər 
A 3 Wal A ea Aka als o; AE 
ri Pa P pa I . -. 
orang-orang dan pen- dengan negeri- membi- Tuhan- ada tidak bah- 
131 yang lalai duduknya aniaya negeri nasakan mu akan wa 
al lam yakur rabbuka muhlikal qurā bizhulmiw wa-ahluhā ghāfilūn (131) 
A ey Pa Ag Pan P P. 6 4 I w į P 
w f v P w v y JE! 
$ .. 
dari apa dengan Tuhan- dan ti- mereka dari apa derajat dan bagi tiap- 
yang lengah mu daklah kerjakan yang tiap orang 


Walikullin darajatum mimma `amilū wama rabbuka bighāfilin `ammā 


Z nn > 6 n 2 A AF Aor AN 2s ər 
LA a Sa Ga A, w DLS 


Dia jika rahmat mem- Maha- dan Tu- mereka 
k ehendaki punyai kaya hanmu 132 kerjakan 
ya`malūn (132) Warabbukal ghaniyyu dzur raħmah iy yasya" 
gg "jg D Dr 2 DS SPKK P 2 2 A 
A Za wW >A > a Š 
. P . pa P. .. . — - 
sebagai- Dia ke- apa sesudah dari dan Dia meng- Dia akan mele- 
mana hendaki yang kalian gantikan nyapkan kalian 


ıı 


yudz-hibkum wayastakhlif mim ba`dikum mā yasyā-u kam 


Pa s frr) N P Pa z e f” A 2 ø sA P A 
° % wW ° v 

Ú Irl 28 D” D Sa 
apa sesung- yang kaum/ ketu- dari Dia menja- 
yang guhnya 133 lain orang-2 runan dikan kalian 


ansya-akum min dzurriyyati qaumin ākharin (133) Inna mā 


129. Dan demikianlah Kami jadikan sebagian 
orang-orang yang zalim itu menjadi teman (atau 
pemimpin) bagi sebagian yang lain disebabkan apa 
yang mereka usahakan. 

130. Hai golongan jin dan manusia, apakah 
belum datang kepadamu rasul-rasul dari antara 
kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat- 
ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu 
terhadap pertemuan dengan hari kamu ini? 
Mereka berkata: " kami menjadi saksi atas diri 
kami sendiri", kehidupan dunia telah menipu 
mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri 
mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang- 
orang yang kafir. 

131. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu 


tidaklah membinasakan negeri-negeri secara 
aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan 
lengah. 


132. Dan masing-masing orang memperoleh 
derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang 
dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa 
yang mereka kerjakan. 

133. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai 
rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia 
memusnahkan kamu dan menggantimu dengan 
siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu 
(musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan 
kamu dari keturunan orang-orang lain. 


134. Sesungguhnya apa yang dijanjikan 
kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak 
sanggup menolak yang dijanjikan (Alloh). 

135. Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah 
menurut kesanggupanmu, sesungguhnya akupun 
juga orang yang bekerja. Kelak kamu akan 
mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat 
(terbaik) di akhirat (nanti). Sesungguhnya orang- 
orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 
keuntungan. 

136. Dan mereka memperuntukkan bagi Alloh 
sebagian dari tanaman dan ternak yang telah 
diciptakan Alloh, lalu mereka berkata sesuai 
dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Alloh dan 
ini untuk sekutu-sekutu kami". Maka saji-sajian 
yang diperuntukkan bagi sekutu-sekutu mereka 
tidak sampai kepada Alloh; dan saji-sajian yang 
diperuntukkan bagi Alloh, maka sajian itu sampai 
kepada sekutu-sekutu mereka. Amat buruk apa 
yang mereka tetapkan itu. 

137. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin 
mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang- 
orang musyrik itu memandang baik membunuh 
anak-anak mereka untuk membinasakan mereka 
dan untuk mengaburkan bagi mereka agama 
mereka. Dan kalau Alloh menghendaki, niscaya 
mereka tidak mengerjakan itu, maka tinggalkanlah 
mereka dan apa yang mereka ada-adakan. 

138. Dan mereka mengatakan: "Inilah hewan 
ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh 
memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki", 
menurut anggapan mereka, dan ada binatang 
ternak yang diharamkan punggungnya dan ada 
binatang ternak yang mereka tidak menyebut 
nama Alloh waktu menyembelihnya, semata-mata 
membuat-buat kedustaan terhadap Alloh. Kelak 
Alloh akan membalas mereka terhadap apa yang 
selalu mereka ada-adakan. 


Cad Lad P . Z æ o W .-. P L P e 
m b O Aaa BN D 
hai kata- orang-orang kamu dan pasti dijanjikan 
kaumku kanlah 134 yang menolak tidaklah akan datang kepadamu 


tū`adūna la-āt wamā antum bimu'jizin (134) Qul yaqaumi' 


Y L Dr z 6 w Pan yr 
Dyo Á MG A E de a 
P 7 r 
kalian akan maka orang yang sungguh kesanggupan atas/ bekerjalah 
mengetahui kelak bekerja aku kalian menurut kalian 


malū `alā makānatikum inni `āmil fasaufa ta` lamūna 


e P Gh ay Aa a a o7 
Ta a Y aw IS d S y 


orang-orang mendapatkan ti- sesung- tempat kesudahan bagi- adalah siapa 

yang zalim keuntungan dak guhnyaia kediaman (hasil) nya kalian yang 
man takūnu lahūŭ `āqibatud dar innahūŭ lā yuflihuzh zhālimūn 

Gy SAN a Chuas, 

” 2 © Crp 2> > a 2 n7 

dan bina- ladang dari Dia telah dari apa untuk dan mereka 
tang ternak ciptakan yang Alloh menjadikan 135 
(135) Waja`alū lillahi mimma dzara-a minal hartsi wal an`āmi 
— 

A E EA > aA ù) Kos KEAT 2> x 
Co D ADI PAN, ay \ ia A Cas Uaa Aa 
untuk sekutu/ dan menurut ang- untuk ini lalu mereka bagian/ 
berhala kami ini gapan mereka Alloh mengatakan sebagian 

nashiban faqālū hadza lillahi biza*mihim wahadza lisyuraka-ina 
y 
a A JI G aE SU KA 
Alloh kepada dia maka untuk sekutu/ adalah maka 
sampai tidak berhala mereka dia apa yang 
fama kana lisyurakā-ihim falā yashilu ilal lah 
y r y 
2? T7 72 A a MA v A P 
sekutu /berhala kepada sampai maka untuk adalah dan apa 
mereka dia Alloh dia yang 
wama kana lillahi fahuwa yashilu ila syuraka-ihim 
lg MH Ma pa A >A A 2r Pa = 
P we $ Arn) DE pa P 
menjadikan me- dan de- mereka apa amat 
mandang baik mikianlah 136 tetapkan yang buruk 


sa-a mā yahkuman (136) Wakadzalika zayyana 


2 A Pr Z 25 A > ZA f| A w 2. Za 
Ke ged TAE ii L e JA KER) 
1 I o £ A Cad ia aá - 
anak -anak mem- orang-orang musyrik dari bagi ke- 
mereka bunuh banyakan 


likatsirim minal musyrikina qatla aulādihim 


ar AL? P P (2 Bpr E > JA ZA 
A ge AI In ul 
agama atas dan untuk mencam- untuk membina- sekutu/pemim- 
mereka mereka purkan/mengaburkan sakan mereka pin mereka 


syuraka-uhum liyurdūhum waliyalbisū `alaihim dinahum 


DaN IU S 8 DLL >$ y a dg 
AN JPL DA SAMA SASA D RI TA 
Ory) UI y m1 de úa l a PE 
mereka ada- dan apa maka tinggal- mereka me- tidak- Alloh meng- dan 
137 adakan yang kanlah mereka ngerjakannya lah hendaki jika 
walau sya-al lāhu mā fa`alūhu fadzarhum wama yaftarūn (137) 
Z Z 
Sd CA re A v 6 >” 5 P1 T A A m~ @ y zÂ hI 
siapa ke- boleh me- ti- larangan dan ta- binatang ini dan mereka 
yang cuali makannya dak naman ternak berkata 


Waqālū hadzihi an`āmuw wahartsun ĥijrul lā yath`amuhā illa man 


I 
ai SAR KHE DA K an i 
2 r Pa 
mereka ti- dan bina- punggungnya/ di W dan bina- menurut ang- kami ke- 
menyebut dak tang ternak menungganginya ramkan tang ternak gapan mereka hendaki 
nasya-u biza`mihim wa-an`āmun hurrimat zhuhūruhā wa-an`āmul lā yadzkurūnas 
Ar pa > PLS È KI e A 2 KI , p 
eA 2 An 2 w > 
r s .. 
adalah dengan Ek en akan atas- mengada- atas- Alloh nama 
mereka apa yang membalas mereka Nya adakan nya 


mal lāhi `alaihaf tirā-an `alaih sayajzihim bima kana 


GS ia At = G 


binatang ini perut-perut apa 
ternak A yang 
yaftarūn (138) Waqālū ma fi buthūni hadzihil an`āmi 


A Sr ANN A >$ 22 
> bad o o 
niey (ra) Logia 

dan mereka mereka 
mengatakan 138 ada-adakan 


DIS P T PEDA APA G DA / >A Aw 6 P 
- A à Z A ý ESA / 2 E S W 
ťa blb’ Galo d ya 6 ) J icak 
adalah dan/ te- istri-istri bagi dan di- untuk laki- khusus 
ia tapi jika kami haramkan laki kami 


khālishatul lidzukūrinā wamuharramun `alā azwājinā wa-iy yakum 


EN 


sA or > > 22 üa DA >% 2AL l 25 
| mee. 9 EI ~ (E P A AR AAA 
kelak (Alloh) akan bersekutu (ma- pada- maka mati 
membalas mereka kan bersama) nya mereka 
maitatan fahum fihi syuraka" sayajzihim washfahum innahū 


DAG, Pa aA 2 1 e DN fak 6? 
anak-anak mereka orang-2 rugilah sesung- Maha Me- 


mereka membunuh yang guhnya 39 ngetahui 
hakimun `alim (139) Qad khasiral ladzina qatalu aulādahum 


sungguh ketetapan 
Dia mereka 


Mahabijaksana 


än Ae FEE LEA Aa P Di > DI A Sr 
d AR) ae IR 
Alloh atas/ mengada- Alloh telah merezeki- apa dan mereka penge- dengan karena ke- 


terhadap adakan kan pada mereka yang mengharamkan tahuan tidak bodohan 


safahām bighairi `ilmiw waħarramū mā razaqahumul lāhuf tirā-an `alal lah 


g A 
~ a” 1A € Dg A > A A S PRA D P x” 
> D > e 
SN AN Lo. & Be ks Ua 
yang orang-orang yang mereka dan ti- mereka sesung- 
k 140 mendapat petunjuk adalah daklah sesat guhnya 
qad dhallū wamā kānū muhtadin (140) Wahuwal ladzi 
AIF 477 Z a 2427 er ER MEg EA 
E 19 ( jad 9 Saga P Ra Ca 
dan tanam- dan merambat dan yang merambat tanaman- menum- 
tanaman pohon kurma tidak tanaman buhkan 
ansya-a jannātim ma`rūsyātiw waghaira ma`rūsyātiw wannakhla wazzar`a 
1 PEES pn A P pn Ayr gÊ 2 A Z 7A 
an De ë PS a 
dan yang dan delima dan zaitun makanan- bermacam- 
tidak serupa nya/ rasanya macam 
mukhtalifan ukuluhū wazzaitūna warrummāna mutasyābihaw waghaira 
PA 
sor SF AA ae Si 2A a (CA 
pada hak- dan ber- apa- buah- dari makanlah serupa 
hari nya berikan E buah bila nya oleh kalian 


mutasyābih kulū min tsamarihi idza atsmara wa-ātū ħaqqahū yauma 


KAT A 


A A A e 2A a AOA 1 
R Y Va N A Yo PRA 


orang-orang yang menyukai tidak sesung- 
141 berlebih-lebihan guhnya Dia 


hashadihi wala tusrifū innahū lā yuhibbul musrifin (141) 


kalian berle- dan memetik- 
bih-lebihan jangan nya 


139. Dan mereka mengatakan: "apa yang ada 
dalam perut binatang ternak ini adalah khusus 
untuk pria kami dan diharamkan atas wanita 
kami," dan jika yang dalam perut itu dilahirkan 
mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh 
memakannya. Kelak Alloh akan membalas mereka 
terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Alloh 
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 


140. Sesungguhnya rugilah orang yang 
membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan 
lagi tanpa pengetahuan dan mereka 


mengharamkan apa yang Alloh telah rezekikan 
pada mereka dengan semata-mata mengada- 
adakan terhadap Alloh. Sesungguhnya mereka 
telah sesat dan tidaklah mereka mendapat 
petunjuk. 

141. Dan Dialah yang menumbuhkan 
tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak 
merambat, pohon kurma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam rasa buahnya, zaitun dan 
delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 
tidak serupa (bentuk dan warnanya). Makanlah 
olehmu dari buahnya (yang bermacam-macam itu) 
apabila berbuah, dan keluarkanlah zakat di hari 
memetik hasilnya; dan janganlah kamu berlebih- 
lebihan. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang 
yang berlebih-lebihan. 


142. Dan di antara hewan ternak itu ada yang 
dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk 
disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah 
diberikan Alloh kepadamu, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya 
syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 

143. Ada delapan binatang yang berpasangan, 
sepasang domba, dan sepasang kambing. 
Katakanlah: "Apakah yang diharamkan Alloh dua 
yang jantan ataukah dua yang betina, ataukah 
yang ada dalam kandungan dua  betinanya?" 
Terangkanlah kepadaku dengan berdasar 
pengetahuan jika kamu adalah orang-orang yang 
benar, 

144. dan dari sepasang unta dan dari sepasang 
lembu. Katakanlah: "Apakah yang diharamkan dua 


yang jantan ataukah dua yang betina, ataukah 
yang ada dalam kandungan dua  betinanya? 
Apakah kamu menyaksikan di waktu Alloh 


menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih 
zalim daripada orang-orang yang membuat-buat 
dusta terhadap Alloh untuk menyesatkan manusia 
tanpa pengetahuan?" Sesungguhnya Alloh tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 
145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam 
wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang makan makanan, 
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 
mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya 
semua itu kotor - atau binatang yang disembelih 
atas nama selain Alloh. Barang siapa terpaksa 
memakan makanan yang diharamkan itu dengan 
tidak sengaja, dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang". 


K Pá A % r 
merezekikan dari apa makanlah dan untuk untuk binatang dan di 
kepada kalian yang oleh kalian disembelih angkutan ternak antara 


Waminal an`āmi ħamūlataw wafarsyā kulū mimmā razaqakumul 


O YEA $a AR E F | aL pis E RAI 
yang musuh bagi sesung- setan langkah- kalian dan Alloh 
142 nyata kalian guhnya ia langkah mengikuti jangan 
lāhu walā tattabi`ū khuthuwātisy syaithān innahū lakum `aduwwum mubin (142) 
> 
aari Ri AA a a aa PA AN 
a ya lns yil oal < E Asna 
dua kambing dan dua domba dari ber- delapan 
(sepasang) dari (sepasang) pasangan (binatang) 
Tsamāniyata azwāj minadh-dha“nits naini waminal ma`zits nain 
5 Pa a | A ER | 1 Sr 2/7 KIN z 
2 = - >% ° he é y 
asle adlais JIS A a a e P 
atas- terkandung atau dua yang atau- (Alloh) ha- apakah dua kata- 
nya yang betina kah ramkan yang jantan kanlah 
qul ādz-dzakaraini harrama amil untsayaini ammasy tamalat 'alaihi 
FPN > 2 AT & AA a ALC A 
W a a du GE SY f 
orang-orang kalian jika dengan pe- eaei dua yang rahim 
143 yang benar adalah ngetahuan kepadaku betina 
arhamul untsayain nabbi-ūni bi` ilmin in kuntum shadiqin (143) 
LAS K y l A| r 277 Yi 1] r 
E - Ke KA L >» | — 22 rae | & a 23 
apakah dua kata- dua sapi dan dua unta dan 
yang jantan kanlah (sepasang) dari (sepasang) dari 
Waminal ibilits naini waminal baqarits nain qul ādz-dzakaraini 
"NIA PD OEA KERSA A A Pa 
| AEEA | g sa | - 
C oa A afe J A a 
dua yang rahim atas- terkandung atau dua yang atau- (Alloh) 
betina nya yang betina kah haramkan 
harrama amil untsayaini ammasy tamalat `alaihi arhamul untsayain 
Pp TEZ 5 ao S, yr d AA 24> 9 7 
ja : $ 5 pam 
maka dengan Alloh mewasiatkan/ mene- ketika menjadi kalian atau- 
siapakah ini tapkan kepadamu saksi adalah kah 
am kuntum syuhada-a idz wash-shakumul lāhu bihādzā faman 
CA <É í A i f FES A aĵ ii 
z» > C A e Sn a S 2 r 
dengan manusia untuk me- dusta Alloh atas/ menga- daripada lebih 
tidak/ tanpa nyesatkan terhadap dakan orang-orang zalim 
azhlamu mimmanif tara `alal lāhi kadzibal liyudhillan nasa bighairi 
ii F G O a ea I a ie 
aku men- tidak kata- orang-orang kaum memberi tidak Alloh sesung- penge- 
dapati kanlah 144 yang zalim petunjuk guhnya tahuan 
‘ilm innal lāha lā yahdil qaumazh zhalimin (144) Qul la ajidu 
o NA aae ae a aa 
å wW D Ww 2 
.. O r PA de Dg æ 7 SI E) 
ia (makanan) jika ke- mema- orang yang atas sesuatu yang kepa- diwah- apa dida- 
adalah cuali kannya makan diharamkam daku yukan yang lam 
fi ma ūĥiya ilayya muharraman `alā tha'imiy yath'amuhu illa ay yakūna 
r Â > s Tr > 2% A 2 >$ 2S PEPA r PA zr 
A pa sl. P e’ > 7 > -o ”?” 
atau kotor maka sung- babi daging atau tertumpah/ darah atau bangkai 
guh itu mengalir 


maitatan au damam masfūĥħan au lahma khinzirin fa-innahūŭ rijsun au 


L L P Y P 
CA Pa A PEA A A 2 AZ d D | z7 
maka melam- dan se- an ter- 

sungguh paui batas tidak ngaja bukan paksa 


fisqan uhilla lighairil lāhi bih famanidh thurra ghaira bāghiw wala `ādin fa-inna 


dengan- Alloh bagi 
selain 


maka ba- 
rang siapa nya 


7 


k 
9 
\b’ 


jai 

P 

disem- keja- 
belih hatan 


Z 
MI P Al! Kto) PEA PAN P 
ja : aa aE f 
Kami mereka orang-orang an Maha Pe- Maha Tuhan- 
haramkan Yahudi yang atas 145 nyayang Pengampun mu 
rabbaka ghafūrur rahim (145) Wa'alal ladzina hādū ħarramnā 
T A 


ie Ei PEE pesi s Tai 


atas Kami dan sapi dan kuku 
haramkan kambing dari 


r > 
ab g 
rd 


mereka 
kulla dzi zhufur waminal baqari walghanami harramna 'alaihim 


G a GSI 
apa atau perut atau 


yang besar 
syuħūmahumā illa mā hamalat zhuhūruhumā awil ħawāyā au makh 


s sAd A P 
terbawa/ 
melekat 


punggung 
keduanya 


yang 
punya 


f 


segala 


lemak dari 
kedua-duanya 


Me PA Pn Z B 27 L Iro 
K Ii 2 > . A - 
S 
GA) ®©) HI Li 9 re perna A > sbu WACA 
sungguh dan sesung- dengan kedur- Kami beri ba- demi- dengan ber- 
146 yang benar guhnya Kami hakaan mereka lasan mereka kianlah tulang campur 
talatha bi `azhm dzālika jazainahum bibaghyihim wa-innā lashādiqūn (146) 
As Dg E SIK 2A >Å Ag ARA PES EA > Z 
3y Yo Ee åm 9) P a i yp IE ol 
dapat dan yang rahmat mem- Tuhan maka ka- mereka mendus- maka 
ditolak tidak luas punyai kalian takanlah takan kamu jika 
Fa-in kadz-dzabūka faqur rabbukum dzū raħmatiw wāsi`atiw walā yuraddu 
mereka me- orang-2 nanti akan orang-orang kaum dari siksa- 
nyekutukan yang mengatakan 147 yang berdosa Nya 


ba“suhū `anil qaumil mujrimin (147) Sayaqūlul ladzina asyrakū 


A > LIGA 


- Pa PA) gg s 2 12r 

& 2 . e $ Paa A & 

PEN Le DI SS YY, SDH IO 

barang dari kami meng- dan bapak-bapak dan kami mem- tidak Alloh 
sesuatu haramkan tidak kami tidak persekutukan 


2 z = — Se HPA: A A ek 
lau syā-al lāhu mā asyraknā walā ābā-unā walā harramnā min syai 


e e e aa a C 
He D P | 

siksaan mereka sehingga sebelum dari orang-orang telah men- 

Kami merasakan mereka yang dustakan 


kadzalika kadz-dzabal ladzina min qablihim hatta dzāqū ba“sanā 


— Pa 
P d 
Au 3 

menghen- jika 
daki 


P 


r 


demi- 
kianlah 


A GS 3 2z Â 2 DS za 
P SNUR ? är Ap Da 2y >Å > - 
Y| La ol Li pcs ae OA a Ja J 
ke- kalian tidak- kepada maka kalian penge- dari di sisi kalian apa- kata- 
cuali mengikuti lah kami mengeluarkannya tahuan kah kanlah 
qul hal 'indakum min `ilmin fatukhrijūhu lana in tattabi`ūna illazh 
A ai | DZ o z f| A ne D 
r e * A NI A ola : \ 
yang jelas hujah/ maka ba- kata- kalian ke- kalian dan ti- pra- 
lagi kuat alasan gi Alloh kanlah 148 berdusta cuali dak lain sangka 


zhanna wa-in antum illa takhrushūn (148) Qul falillāhil ħujjatul bālighah 


r pe a Sa - 
orang-2 saksi-saksi bawalah kata- semua- pasti Dia memberi Dia meng- maka 
yang kalian kemari kanlah 149 nya petunjuk kalian hendaki jika 


falau sya-a lahadakum ajma`in (149) Qul halumma syuhada-akumul ladzina 


146. Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami 
haramkan segala binatang yang berkuku dan dari 
sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka 
lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang 
melekat di punggung keduanya atau yang di perut 
besar dan usus atau yang bercampur dengan 


tulang. Demikianlah Kami hukum mereka 
disebabkan kedurhakaan mereka; dan 
sesungguhnya Kami-lah yang benar. 

147. Maka jika mereka mendustakan kamu, 


katakanlah: "Tuhanmu mempunyai rahmat yang 
luas; dan siksa-Nya tidak dapat ditolak dari kaum 
yang berdosa". 

148. Orang-orang yang mempersekutukan 
Tuhan, akan mengatakan: "Jika Alloh menghendaki, 
niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak 
mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami 
mengharamkan barang sesuatu apapun". Demikian 
pulalah orang-orang sebelum mereka telah 
mendustakan (para rasul) sampai mereka 
merasakan siksaan Kami. Katakanlah: "Adakah 
kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga 
dapat kamu mengemukakan pengetahuan itu 
kepada kami?" Kamu tidak mengikuti kecuali 
persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah 
berdusta. 

149. Katakanlah: "Alloh mempunyai alasan yang 
jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti 
Dia memberi petunjuk kepada kamu semua". 


150. Katakanlah: "Bawalah kemari saksi-saksi 
kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya 
Alloh telah mengharamkan (makanan yang kamu) 
haramkan ini" Jika mereka mempersaksikan, maka 
janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama 
mereka; dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada 
kehidupan akhirat, sedang mereka 
mempersekutukan Tuhan mereka. 

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa 
yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: 
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu- 
bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak 


kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 
memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, 
dan janganlah kamu mendekati perbuatan- 
perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun 
yang tersembunyi, dan janganlah kamu 
membunuh jiwa yang diharamkan Alloh 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar". Demikian itu yang 
diperintahkan Alloh kepadamu supaya kamu 
menggunakan akal. 

152. Dan janganlah kamu dekati harta anak 


yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, 
hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan 
sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu 
berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, 
kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah 
janji Alloh. Yang demikian itu diperintahkan Alloh 
kepadamu agar kamu ingat. 


T j Gr 
e e Ki >A Z i ZE sir D ” PR 
DB Mo b ob laa al IS O 
kalian men- maka mereka mem- maka ini mengha- Alloh bahwa- mereka mem- 
jadi saksi janganlah persaksikan jika ramkan sanya persaksikan 
yasyhadūna annal lāha harrama hādzā fa-in syahidū falā tasyhad 
ANE Za v Pa | PALA a U aa 
ag Dg SE DN Ta e~ NS iga 
dan orang- dengan ayat- mereka orang- hawa kalian dan bersama 
orang yang ayat Kami mendustakan orang yang nafsu mengikuti jangan mereka 
ma'ahum wala tattabi` ahwa-al ladzina kadz-dzabu bi-āyātinā walladzina 
DA 2 w7 sAr %7 N [>A 2. < 
j g E APR a 2 >Y b O gag Y 
kata- mereka mem- dengan Tu- dan dengan kehi- mereka ti- 
kanlah 150 persekutukan han mereka mereka dupan akhirat beriman dak 
lā yu“minūna bil-ākhirati wahum birabbihim ya`dilūn (150) Qul 
NT KTN AP e 
A 5 7 3 
y> J a - P ga 
dengan- kalian mem- bahwa atas Tuhan mengha- apa aku ba- kemarilah 
Nya persekutukan janganlah kalian kalian ramkan yang cakan 


ta`ālau atlu mā ħarrama rabbukum `alaikum allā tusyrikū bihi 


T > 
>” aha PAK A AIT CA #1, 7> SA? IA 
P - 
karena anak-anak kalian dan berbuat dan/ terhadap sesuatu 
kalian membunuh jangan baiklah kedua orang tua 
syai-aw wabilwalidaini ihsanaw wala taqtulu auladakum min 
a a Pa As >ô, Ada P Š > 
perbuatan kalian dan ja- dan kepa- Kami memberi Kami kemis- 
keji dekati nganlah da mereka rezeki kepada kalian kinan 


imlāq nahnu narzuqukum wa-iyyāhum wala taqrabul fawāĥħisya 


A 25 z< a 7 
ai n E NS 


yang jiwa kalian tersem- 
membunuh bunyi 


dan ja- 
nganlah 
mā zhahara minhā wamā bathan walā taqtulun nafsal lati 


A 2A 2 A 
DI KA a K K 


kalian meng- (Alloh) me- demikian 
gunakan akal wasiatkan itu 


dengan- 
nya 


supaya 


151 kalian 


SN 


ey L7: AA 


dan apa daripa- tampak apa 
yang danya yang 
av GA 
P aT ke- Alloh  mengha- 
benar cuali ramkan 


harramal lāhu illa bilħaqq dzālikum wash-shākum bihi la'allakum ta`qilūn (151) 


AI E k i ga i fi ai 
ò E PE 

H 6 gae aD a se x 
dewasa- dia sehing- lebih dia dengan kecu- anak harta kalian dan ja- 
nya sampai ga baik yang (cara) ali yatim dekati nganlah 


Wala taqrabū mālal yatimi illa billatī hiya aħsanu hatta yablugha asyuddah 


F a AA GG Eja 


Ap 


ki g 


ke- se- Kami mem- tidak dengan takaran dan 
cuali seorang bebani adil timbangan penuhilah 
wa-auful kaila walmizāna bilqisth lā nukallifu nafsan illā 
27/7 T3)? Z A A >A rÈ T PA S. 
aas ae 6 sé J, We D BS 3 
dan de- kekera- yang adalah walau- maka berlaku kalian dan kesang- 
ngan janji batan punya dia pun adillah kalian berkata apabila gupannya 
wus`ahā wa-idzā qultum fa`dilū walau kāna dzā qurbā wabi`ahdil 
ÆN Y SEA Ai A yr >22 O aA ï 
DP A a KOT A> la a 
kalian agar dengan- (Alloh) wasiat- demi- penuhi- Alloh 
152 ingat kalian nya kan pada kalian kian itu lah 


lāhi aufū dzalikum wash-shākum bihi la`allakum tadzakkarūn (152) 


ASA | Pek A Y. Tass AH G dnl 2A by 5 | ni 
Kad J Dyp Vera pe JAD Olg 
jalan- jalan en dan maka ikuti- yang jalan- ini dan 
(yang lain) mengikuti jangan lah dia lurus(Islam) Ku sungguh 


Wa-anna hādzā shirathi mustaqiman fattabi`ūhu wala tattabi`us subula 


2 A S z Nea Pa SA AAA 
KA du Ks La da SA Ga 


agar dengan- Dia wasiatkan demi- jalan- dari dengan maka ber- 
kalian nya pada kalian kian itu Nya kalian 
fatafarraqa bikum `an sabilih dzālikum wash-shākum bihi la`allakum 


pr a Ar $77 PA n f 2Å Pra DA AN Pg A 
2 .. “- e,” W 2 . SA 
gsi D DL DS SA D GS TB Si 
orang atas menyem- Al-Kitab Musa 


yang purnakan i berikan dian 153 
tattaqūn (153) Tsumma ātainā mūsal kitāba tamāman `alal ladzi 


Kami telah kemu- kalian 
bertakwa 


e Si bg sag Ki AA A 
súk ATDI SAR g PN Kans Gaw 
dengan agar dan dan sesuatu bagi dan pen- berbuat 
perjumpaan mereka rahmat petunjuk segala jelasan kebaikan 


aħsana watafshilal likulli syai-iw wahudaw waraħmatal la`allahum biliqa-i 


o I ANT $ “Ç & a r z 2 w7 
ng ikuti- yang Kami tu- Kitab mereka Tuhan 
lah dia diberkati runkan dia a 154 beriman mereka 


rabbihim yu“minūn (154) Wahādzā kitābun anzalnāhu mubārakun fattabi`ūhu 


LAAL ar PN Yra A RiR GAS 
I a Dr dI a 


kalian (tidak) su- 
mengatakan paya 155 


ach 4A r 
CU E 
Kitab ditu- sungguh 


runkan hanyalah 
wattaqū la`allakum turħamūn (155) An taqūlū innamā unzilal kitābu 


kalian dibe- agar dan ber- 
ri rahmat kalian takwalah 


Y-a, yg 5 A GA T ler Ar A 4 YK yy 
Cned ahb S DS As i ob 
sungguh orang- pelajaran dari adalah dan sebelum dari dua go- atas 


orang yang lalai mereka kami sungguh kami longan 
‘alā tha-ifataini min qablina wa-in kunna `an dirāsatihim laghāfilīn 


ea A W asi eeii K ia O 
daripada lebih menda- sungguh kitab atas diturun- sungguh jika- supaya kalian atau 
mereka pat petunjuk kami adalah kami kan kami lau mengatakan 156 


(156) Au taqūlū lau anna unzila `alainal kitābu lakunnā ahdā minhum 


2/7 TCR 2r LA s SA ST 2x Boyz >A AZ An 
a JI) SI KA A 6 A% 
Oad 
maka sia- dan dan pe- Tuhan dari peren telah datang maka 
pakah rahmat tunjuk kalian yang nyata kepada kalian sungguh 


faqad jā-akum bayyinatum mir rabbikum wahudaw waraħmah faman 


a e E N a NI A 
z) pou e 9 geL žě ya 
orang-orang kelak Kami daripa- dan dia Alloh dengan mendus- daripada lebih 
yang akan membalas danya berpaling ayat-ayat takan orang zalim 
azhlamu mimman kadz-dzaba bi-ayatil Ilahi wa-shadafa `anhā sanajzil ladzina 
AN [Å 27 K pa Z3 -s A yò a [A Dr 
Qa) dpo Ny Oo ll Fj bal ae ena 
mereka adalah dengan siksaan buruk ayat-ayat dari (mereka) 
157 berpaling mereka apa yang Kami berpaling 


yashdifūna `an āyātinā sū-al `adzābi bimā kānū yashdifūn (157) 


Ha ae Ar EP A As s? SR >< ai Z >A Aoz P 
GS Je a a L e aa n a Jo 


o 7 h . .. .- pA A 2? 
datang atau Tuhan- datang atau malaikat datang ke- bah- kecuali/ merekame- tidak- 
mu pada mereka wa Selain nanti-nanti kah 


Hal yanzhurūna illā an ta“tiyahumul malā-ikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya 


pecah belah 


153. dan sungguh ini jalan-Ku yang lurus, maka 
ikutilah (jalan lurus itu atau Islam), dan janganlah 
kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena 
jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan- 
Nya. Yang demikian itu diperintahkan Alloh agar 
kamu bertakwa. 

154. Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab 
(Taurat) kepada Musa untuk menyempurnakan 
(nikmat Kami) kepada orang yang berbuat 
kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu 
dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka 
beriman (bahwa) mereka akan menemui Tuhan 
mereka. 

155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami 
turunkan dengan diberkati, maka ikutilah Al-Quran 
itu dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. 

156. (Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu 
(tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya 
diturunkan kepada dua golongan saja sebelum 
kami, dan sesungguhnya kami dari pelajaran 
mereka adalah orang-orang yang lalai. 

157. Atau agar kamu (tidak) mengatakan: 
"Sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada 
kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari 
mereka". Sesungguhnya telah datang kepada 
kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, 
petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih 
zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat 
Alloh dan dia berpaling dari Al-Quran? Kelak Kami 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang 
berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksaan yang 
buruk, disebabkan mereka selalu berpaling (dari 
Al-Quran). 

158. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah 
kedatangan malaikat kepada mereka (untuk 
mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) 
Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat 
Tuhanmu. Pada hari datang sebagian ayat-ayat dari 
Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman 
seseorang kepada dirinya sendiri yang belum 
beriman sebelum itu, atau dia (belum) 
mengusahakan kebaikan pada imannya. 
Katakanlah: "Tunggulah olehmu, sesungguhnya 
kamipun menunggu (pula)". 


159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah 
belah agama mereka dan mereka menjadi 
bergolong-golongan, tidak ada sedikitpun tanggung 
jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan 
mereka hanyalah terserah kepada Alloh, kemudian 
Alloh akan memberitahukan kepada mereka apa 
yang telah mereka perbuat. 

160. Barang siapa membawa amal yang baik, 
maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; 
dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat 
maka dia tidak diberi pembalasan melainkan 
seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya (atau dirugikan). 

161. Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah 
ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, 
(yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang 
lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang- 
orang musyrik". 

162. Katakanlah: sesungguhnya salatku, 
ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Alloh, Tuhan semesta alam. 

163. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah 
yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah 
orang yang pertama-tama menyerahkan diri 
(kepada Alloh)". 

164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari 
Tuhan selain Alloh, padahal Dia adalah Tuhan bagi 
segala sesuatu. Dan tidak mengerjakan (dosa) tiap- 
tiap jiwa melainkan dosa itu untuk dirinya sendiri; 
dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu 
kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa 
yang kamu perselisihkan". 


N 


or 


Ea A Pg Ae A AP T da — sor ÈT asr F Ae 
rosi w ID oga a Ge p O ool a 


or L 
iman- dirinya berman- ti- Tuhan- ayat- seba- da- pada Tuhan- ayat- sebagian 
nya sendiri faat dak mu ayat gian tang hari mu ayat 


ba`dhu āyāti rabbik yauma ya“tī ba`dhu āyāti rabbika lā yanfa`u nafsan Īmānuhā 


sb e 


mas eea aoa 
tunggulah kata- kebaik- iman- dalam/ ia mengu- atau sebe- dari ia ber- ada tidak/ 


oleh kalian kanlah an nya pada sahakan lumnya iman belum 
lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira qulin tazhirū 


l -4 77, A sh A ls D AN 284,222 z 
EI G IS aee Ge g a Ww Sa U 


tidaklah bergolong- dan adalah agama mereka orang-2 sesung- orang-orang sungguh 
kamu golong mereka mereka pecah-belah yang  guhnya 158 yang menunggu kami 
inna muntazhirūn (158) Innal ladzina farraqū dinahum wakānūŭ syiya`al lasta 


A gE g PAN Ciia p a 
Uaw Iy L ma Fe D dl eye L aS S m~ 
mereka adalah dengan Dia terangkan lalu Alloh ke- urusan sungguh sesuatu/ da- dari 
perbuat mereka apa pada mereka pada mereka hanyalah sedikit pun lam mereka 


minhum fi syai“ innamā amruhum ilal lāhi tsumma yunabbi-uhum bima kana yaf`alūn 


ge 


x 


An D ar? AMK SAR AR MA TC or A 
da E SI GE d an DM Il 


dengan datang dan barang serupanya/ kali sepuluh maka dengan datang barang 


kejahatan siapa lipat amalnya baginya kebaikan siapa 159 
(159) Man ja-a bilhasanati falahū `asyru amtsālihā waman ja-a bissayyi-ati 


m S yr A a AN S AL Pa A DALS PEAS F ~, A PPA 
>” >° P e - (1-) e? A & \ N . 
D Sa Lg Ang Y e a Y s MI 
o o 

Tuhan- telah me- sungguh kata- mereka ti- dan serupa ke- diberi maka 
ku mimpin aku aku kanlah 160 dianiaya dak mereka dengannya cuali balasan tidak 


falā yujzā illa mitslahā wahum lā yuzhlamūn (160) Qul innani hadani rabbi 


Pai K slr T > 7 P y> e PLn Zz T i zÀ r À 
Sa G gn e Ca MAA Woe di 


P 
dari diaa- dan ti- yang Ibrahim agama benar/ agama yang jalan ke- 
dalah daklah lurus lurus lurus pada 


ila shirathim mustaqimin dinan qiyamam millata ibrahima hanifa wama kana minal 


Y LL S A a GC a AN r 2 9? 

EA Z ON MINI : s œ SS 
a NT Se Sang Wo òl Jo Oy) S reall 
untuk dan dan dan salatku sesung- kata- orang-orang 


Alloh matiku hidupku ibadahku guhnya kanlah 161 yang musyrik 
musyrikin (161) Qul inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi 


joi A U A TIKET Si A GG SAN 
. . .-. $ $ bod e 
orang-2 yang pertama- dan aku dipe- dan demi- bagi- sekutu tidak semesta Tuhan/ Pe- 


berserahkan diri tama aku rintahkan kian itulah Nya ada 162 alam melihara 
rabbil `ālamin (162) Lā syarika lah wabidzālika umirtu wa-ana awwalul muslimin 


binti funtga] 
a SO D D D RAK NN e 
tiap- menger- dan sesuatu segala/ Tuhan dan Tuhan aku Alloh apakah kata- 

tiap jakan tidak tiap-tiap Dia mencari selain kanlah 163 


(163) Qulaghairallāhi abghi rabbaw wahuwa rabbu kulli syai“ walā taksibu kullu 


Kg a a Ai € zi 77o £< A NA EA Ni D 
IA FS LE SA DI omw D) D | opk 
r Pi Pa r Pd se s 
tempat kem- Tuhan kepa- kemu- orang beban/ orang memikul dan atas- kecu- seseo- 
bali kalian kalian da dian lain dosa berdosa beban tidak nya ali  rang/ jiwa 


nafsin illa `alaihā wala taziru wāziratuw wizra ukhrā tsumma ilā rabbikum marji ukum 


PA A P A A 
2a AAAA > 3 1AA (w) [2A R ”?. a 17 PCA AT 
- EA AI NS) 9y pa Ž E 
menjadikan yang dan kalian per- di da- adalah tentang maka Dia akan 
kalian Dia 164 selisihkan lamnya kalian apa jelaskan kalian 


fayunabbi-ukum bima kuntum fihi takhtalifūn (164) Wahuwal ladzi ja`alakum 


P paa oA KR dARR PAR SN Sa 
Au Aa a OP Sa Ha PN! ž 


ka 
karena Dia hendak beberapa sebagian di- sebagian dan Dia bumi penguasa- 
menguji kalian derajat lainnya atas kalian meninggikan penguasa 


khalā-ifal ardhi warafa`a ba`dhakum fauqa ba`dhin darajātil liyabluwakum 


AN E eo T PAT Gir e Lq aA ssr F P Ku 

6? w Pa ° o A P > A f Ww A A RA A 

(ne) Dg 2 aN o üil -oa cl) ol Ki G G 
Maha benar-2 Maha dansung- siksaan/ amat Tuhan- sesung- Dia telah beri- apa dalam/ 


165 Penyayang Pengampun guhDia hukuman cepat mu guhnya kan pada kalian yang tentang 
fi mā atakum inna rabbaka sarī`ul 'iqabi wa-innahū laghāfūrur rahim (165) 


165. Dan Dialah yang menjadikan kamu 
penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan 
sebagian kamu di atas sebagian (yang lain) 
beberapa derajat, karena Dia hendak mengujimu 
tentang apa yang telah diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya 
dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 


